EDISI 04/2010 | HARGA Rp45.000 (Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp47.000) 


fedora12 


INFO 


NETWORKING, SYSTEM ADMINISTRATION, AND MORE 


WEB GONFERENGCE 


Langkah jitu menghemat biaya akomodasi rapat jarak jauh 
perusahaan, dengan memanfaatkan teknologi Internet , »« 


Openfiler: Distro 
Khusus SAN/NAS 


| Step by step instalasi distro Openfiler »3e 


| 
Instalasi dan konfigurasi 


Google Android SDK, beserta 
contoh penggunaannya p3z 


| 


OM) INSIDE DVD 


at N Kelola banyak account dan 
( ) | password secara mudah dalam sebuah aplikasi. 


Oo 


a | 
are Editor Vim 
dengan fitur e-mail, chat, dan ratusan widget. 


Sistem e-learning untuk Vimsrcript: cara 


ujian online di sekolah atau lembaga kursus. 
Ar NN Mudah menambah |" 
3 menjadi Windows Ba 25 fitur editor Vim | 51) 1iti 


Oo 


- 1 53 


eh 


5515 


3 


“ GOLDEN/STARFFINGERPRINT 


PE 


i Heavy Duty, Cepat, & Akur at 
W Sensor Korea Juara Dunia FVC 


CN 


Kami selalu mengutamakan kualitas N 
Ca: ah 


www.hagaijaya.com 


Surabaya (031) 5996563 | Jakarta (021) 5268027 | Solo (0271668872: 
Semarang (024) 8418980 | Banjarmasin (0511) 3271261 


:LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 
Supriyanto (Koord.), Aditya Wardhana, 
Alexander P.H. Jularso, Denie Kristiadi, 
Gamal Rizaldi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Sylvia Agustina Inamora, 
Suherman, Tri Waluyo, 
Wawa Sundawa, Zaky Abdurrachman 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Febriyanti 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


IPINP@INTI) InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedi3 #LINUX pan 


EDITORIAL 


SELAMAT DATANG 
ANDROID 


Android awalnya merupakan sebutan untuk 
robot dalam film fiksi ilmiah “Star Wars” yang 
pertama dirilis pada 1977. Android juga dija- 
dikan judul film fiksi ilmiah “Android”, yang 
dirilis pada 1982. Kini, Android kembali popu- 
ler karena dijadikan nama sistem operasi ber- 
basis Linux yang dirilis oleh Google dan Open 
Handset Alliance, khusus untuk telepon geng- 
gam cerdas alias smartphone. 

Linux untuk telepon genggam sudah ada se- 
jak beberapa tahun yang lalu. Motorola telah 
lama memasang Linux dalam beberapa tipe 
produk smartphone-nya, seperti Ming A1200, Rokr E8, dan Zine 
ZN5. Belakangan, Motorola juga merilis smartphone dengan sistem 
operasi Android. Sedangkan Nokia telah merilis Linux Maemo 
yang berbasis distro Debian dalam smartphone N900-nya. Selain 
dua merek smartphone di atas, beberapa merek lain juga telah 
membawa produk berbasis Linux Android ke Indonesia, antara 
lain Huawei, HTC, IMO, LG, Samsung, dan Sony Ericsson. Google 
sendiri telah merilis smartphone Android Nexus One. Beberapa 
vendor yang selama ini lebih dikenal sebagai produsen komputer 
juga merilis smartphone Android, antara lain Acer, Asus, Dell, dan 
Lenovo. Android juga tersedia untuk komputer personal, meski- 
pun belum sematang Android untuk smartphone. 

Anda yang berminat di bidang pemrograman berbasis open 
source memiliki peluang untuk menguasai teknologi Android, 
dan ditantang untuk mulai mengembangkan aplikasi yang akan 
dijalankan di Android. Untuk itu, kami sajikan tutorial instalasi 
Google Android SDK (Software Development Kit) pada rubrik 
Praktik Instan edisi ini. 

DVD InfoLINUX 04/2010 berisi distro besar Fedora 12. Karena 
Fedora 12 secara default belum mendukung format multimedia 
proprietary, seperti MP3, VCD, DVD, dan FLV, maka kami ser- 
takan beberapa paket tambahan atau EXTRAS untuk multimedia, 
dan aplikasi penting lainnya. Pembahasan mendetail Linux Fedora 
12 kami tuliskan dalam bentuk buku mini yang diterbitkan mitra 
kami, penerbit Dian Rakyat, seperti dua distro besar lainnya, open- 
SUSE 11.2 dan Mandriva 2010.0, pada dua edisi sebelumnya. 


Rusmanto Maryanto (rus@infolinu.co.id) 


—“ 


“—— 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 
BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 


ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 


www.infolinux.web.id INFOLINUX M 04/2010 3 


INDEKS 


(31 Editorial 


(4) Indeks 


Aktual 

(51 IIPA Berupaya Menjatuhkan 
Open Source 

(51 Biaya Pengembangan Kernel 
Linux 

(51 MonoDevelop Dukung MeeGo 

(6) Kerja Sama Hak Paten Microsoft 
dan Amazon 

(61 Masa Depan OpenSolaris 

(6) Kerja Sama Novell & Citrix 


Opini 
(8) Budi Rahardjo: Akses Internet 
Harus Pita Lebar 
Michael S. Sunggiardi: Sekali Lagi 
Gonjang-ganjing WiMAX 


(12) Tip & Trik 


(10 


120 
(21 
(21 


LINUX 


Edisi 04/2010 


Surat Anda 


Distro 
Element 1.0 
Fedora 12 


Game 
Spacejunk 1.0.3 
Xdriller 0.7 


Buku 

Berbisnis Software Gratis 
Linux Command Line and Shell 
Scripting Bible 

Scribus: Open-Source Desktop 
Publishing 


Software Pilihan 

Opera 10.50 Build 6232 Alpha 
TCExam 10.0.007 

JShot 1.0 RC 


(21) Win2-7 3.7.1 


21) Turious 0.2 RC4 

(22) dvdtube 0.4.2 

(22) MyPasswords 0.8 

(22) gnome-disk-utility 2.29.90 
(221 etm 550 


Utama 
(24) Open Source Web Conferencing 


Komunitas 

(301 Para Direktur Kehutanan Belajar 
Linux 

(30) Seminar Linux di UNPRI Tangerang 


Praktik Instan 
(32) Instalasi Google Android SDK 


Net Admin 

(36) Openfiler: Distro Khusus SAN/NAS 
(38) Daftar Warnet Berbasis Linux 

di Indonesia 


Tutorial 
(42) Backup Filesystem dengan 
FSArchiver 
(46) Pemrograman GUI dengan Shell 
Script dan gtkdialog 
(51) Bekerja dengan Vim dan Vimscript 
(56) Manfaat /dev/random dan 
/dev/urandom --56 


Workshop 

(58) Hitung Sel Kosong dalam Range 
(58) Bandingkan Dua String secara Case 
Sensitive 

(59) Bekerja dengan Angka Romawi 
(59) Konversi Bilangan String ke 
Format Tertentu 

1601 Buat Arsip ZIP dengan Modul zip- 
file 

(61) Cara Mudah Memperoleh Isi Arsip 
ZIP 

(62) Menambah Paket Multimedia 
Fedora 12 


(641 Kuis InfoLINUX 


166J Edisi Mendatang 


4 04/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


IPA Berupaya Menjatuhkan Open Source 


tional Intellectual Property Al- 

liance) asal AS, yang memantau 
dan berurusan dengan HaKI (Hak 
atas Kekayaan Intelektual), meminta 
pemerintah AS untuk meningkat- 
kan peringkat pengawasan terha- 
dap negara yang mensyaratkan atau 
menyarankan penggunaan software 
open source. 

IIPA yang berasosiasi dengan 
Business Software Alliance (BSA), 
Motion Picture Association for Amer- 
ica (MPAA), dan Recording Indus- 
try Association of America (RIAA), 
yaitu asosiasi terkait dengan indus- 
tri software, film, dan musik di AS, 
berpendapat bahwa penyebarluasan 
open source merupakan ancaman 
serius terhadap HaKI. 


Ig pelobi IIPA (Interna- 


biaya Pengembangan 


Kernel Linux 


Menurut dosen bidang hukum 
Universitas Edinburg, Andres Gua- 
damuz, disebutkan bahwa nega- 
ra-negara yang diminta IIPA agar 
pengawasannya diperketat, di anta- 
ranya: Indonesia, Brasil, dan India, 
yang dimasukkan ke daftar “Special 
301 Watchlist” karena menyarankan 
penggunaan software open source. 
Daftar pantauan yang merupakan 
bagian dari Special 301 Report 2009, 
merinci negara-negara yang diang- 
gap kurang memperhatikan kese- 
pakatan internasional tentang HaKI, 
paten, dan merek dagang. 

Jumlah negara yang beralih ke 
softwareopensourcekianharimening- 
kat pesat. Beberapa negara bahkan 
mewajibkan penggunaan software 
bebas melalui undang-undang, apa- 


bila terse- 

dia aplikasi TM 
yang dibu- OPEN SOUTCE 
tuhkan. 

Alasan menggunakan open 
source bukan semata soal biaya, na- 
mun open source diakui lebih men- 
jamin kedaulatan pengguna, berkat 
sifatnya yang mewajibkan keterse- 
diaan kode sumber, dan tidak ada 
ketergantungan terhadap vendor 
tunggal. 

Keuntungan yang diperoleh peng- 
guna software open source yang pada 
prinsipnya bebas pungli itu, ternyata 
dinilai IIPA merupakan ancaman 
yang dianggap melemahkan indus- 
tri software di negara bersangkutan, 
atau paling tidak berdampak terha- 
dap industri software di Amerika. 


MonoDevelop 
Dukung Meebo 


mono 


enurut sebuah studi 
N:-: dilakukan oleh 
para peneliti di Uni- 
versity of Oviedo di Spa- 
nyol, perkiraan total nilai 
dari kernel Linux 2.6.30, 
yang dirilis pada bulan 
Juni 2009, memiliki nilai 
lebih dari 1 miliar euro. 
Menggunakan sejarah 
pengembangan Kernel 
dari versi 2.6.11 ke 2.6.30, 
para peneliti melakukan 
perhitungan biaya dengan 
menggunakan model CO- 
COMO 81, dan mengam- 
bil rata-rata gaji tahunan 
untuk para pengembang 
pada tahun 2006 di Uni 
Eropa sebagai parameter- 
nya (yang menurut Euro- 
stat sekitar 31.000 euro). 
Algoritma COCOMO 
melakukan perhitungan 
nilai dari software dengan 


menggunakan beberapa 
matriks tertentu, terutama 
jumlah baris kode yang 
ditulis. Studi ini melihat 
perkiraan tahunan biaya 
penelitian dan pengem- 
bangan dari rilis kernel, 
dan menunjukan kalau 
biaya pengembangan ta- 
hunan kernel Linux telah 
mengalami peningkatan 
yang sangat berarti pada 
tahun 2008. 

Antara tahun 2005 dan 
2006, biaya tahunan pene- 
litian dan pengembangan 
kernel Linux diperkirakan 
antara 72 hingga 94 juta 
euro. Pada tahun 2008, bi- 
aya ini meningkat menjadi 
228 juta euro. m 


iguel de Icaza, develo- 
M per utama pengem- 

bangan Mono di No- 
vell, telah memberi sebuah 
posting ke sebuah blog di 
http://tirania.org, yang 
memberikan indikasi ka- 
lau MonoDevelop, tool 
pengembangan open source 
NET, akan mendukung 
pengembangan aplikasi- 
aplikasi MeeGo. MeeGo, 
merupakan sebuah proyek 
untuk menggabungkan 
platform mobile Moblin 
dan Maemo. Proyek MeeGo 
dirilis pada acara Mobile 
World Congress (MWC) 
yang berlangsung di Bar- 
celona, Spanyol. 

MeeGo ditujukan 
untuk high-end mobile 
computer. Hampir sama 
dengan Maemo, MeeGo 
menggunakan GUI @t, 


dan beragam aplikasi yang 
terdapat pada platform 
baru ini, juga akan dijual 
pada jaringan Nokia's Ovi 
Store. Menurut Nokia, 
pada tahun 2011, 2076 dari 
semua perangkat Nokia 
akan menjalankan plat- 
form MeeGo. 

Sebelum mendukung 
MeeGo, Novell juga telah 
terjun di dunia mobile, 
ketika Novell mengenal- 
kan MonoTouch, software 
untuk pengembangan ap- 
likasi berbasis .NET untuk 
Apple iPhone. Posting-an 
lain de Icaza yang terdapat 
pada situs Blog yang sama, 
juga menyatakan kalau 
para pengembang Mono 
juga bekerja pada versi 
Mono untuk sistem operasi 
Google Android, yang ber- 
nama MonoDroid.m 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 04/2010 


5 


AKTUAL 
Kerja Sama Hak Paten Microsoft dan Amazon 


6 


Microsoft 


amazon.com 
NG 


soft Corp., telah mengumumkan 

penandatanganan — penggunaan 
hak paten bersama Amazon.com Inc. 
Persetujuan ini meliputi akses bagi 
kedua perusahaan untuk menggu- 
nakan produk paten, dan menjangkau 
lebih luas penggunaan produk dan 
teknologi, termasuk produk Amazon: 
e-reading, Kindle, yang berbasis open 
source, dan komponen peranti lunak 
Amazon, serta menggunakan server 
Amazon berbasis Linux. Microsoft ti- 


P-: 22 Februari 2010, Micro- 


Masa Depan Opensolaris 


akan terus membuat Open- 
tersedia 
open source, dan Oracle 


etelah sempat mun- 
cul isu kalau project 


OpenSolaris tidak 


Solaris 


dak menyebutkan berapa lama kerja 
sama ini. Namun, Microsoft mengin- 
dikasikan kalau Amazon akan mem- 
bayar mereka sejumlah uang yang tak 
disebutkan dari kerja sama ini. 

Horacio Gutierrez, Corporate Vice 
President and Deputy General Coun- 
sel for Intellectual Property and Li- 
censing Microsoft, menyatakan ka- 
lau Microsoft sangat bahagia dapat 
membuat kesepakatan penggunaan 
hak paten bersama Amazon. Hak 
paten Microsoft merupakan industri 
peranti lunak terbesar dan terkuat, 
dan persetujuan ini menunjukan 
penghargaan HaKI sebagaimana ke- 
mampuan Microsoft mengapai solusi 
pragmatis untuk masalah HaKI, ber- 
dasarkan keterlibatan peranti lunak 
resmi atau open source. 


sebagai 


mengumumkan kalau 
mereka telah melaku- 


Kerja sama hak paten ini meru- 
pakan contoh lain dari cara penting 
menggunakan HaKI dalam ekosistem 
TI yang sehat dan semangat. Sejak 
Microsoft meluncurkan program 
paten HaKI pada Desember 2003, 
perusahaan ini telah masuk ke lebih 
dari 600 perjanjian pematenan, dan 
melanjutkan pembuatan program 
yang dibuat sebisa mungkin untuk 
konsumen, rekan, dan kompetitor 
untuk mengakses portofolio HaKI. 

Dalam setahun terakhir, Micro- 
soft telah masuk ke kesepakatan se- 
jenis dengan perusahaan lain, terma- 
suk Apple Inc., HP, LG Electronics, 
Nikon Corp., Novell Inc., Hoya Corp. 
PENTAX Imaging Systems Division, 
Pioneer Corp., Samsung Electronics 
Co. Ltd, dan Fuji Xerox Co. Ltd.m 


Kerja Sama Novell & Gitrix 


N-- dan Citrix, telah 


Novell 


akan bersifat terbuka lagi 
setelah Sun Microsystem 
diakuisi oleh Oracle, Dan 
Roberts, eksekutif Oracle, 
membuat pernyataan ten- 
tang masa depan OpenSo- 
laris yang disampaikan- 
pada pertemuan tahunan 
OpenSolaris. 

Pernyataan yang 
tersedia sebagai 
log rapat, yang 
dipimpin oleh Pe- 
ter Tribble, telah 
mengungkapkan 
keprihatinan pada 
kurangnya komunikasi, 
sehingga membuat kesim- 
pulan bahwa kematian 
dari project OpenSolaris 
terlalu dilebih-lebihkan. 

Dalam pernyataan 
yang diberikan, Roberts 
menyatakan kalau Oracle 


04/2010 W INFOLINUX 


anta 
056 


akan terus secara aktif ber- 
patisipasi dalam masyara- 
kat. Hal ini memiliki arti 
kalau Oracle akan terus 
melanjutkan rilis OpenSo- 
laris, termasuk rilis Open- 
Solaris 2010.03 beberapa 
bulan mendatang. 
Pada sesi tanya 
jawab, seorang 
peserta bertanya, 
apakah Oracle 
akan  menerus- 
kan teknologi 
pengembangan 
berbasis terbuka? 
Roberts menjawab, kalau 
pada beberapa hal Oracle 
memilih untuk tidak maju 
bersama open source, sama 
halnya seperti mengelola 
project MySAL yang tidak 
open source di beberapa 
bagian.» 


kan kerja sama untuk me- 
ningkatkan interopabilitas 
di bidang virtualisasi. Den- 
gan kerja sama baru ini, 
Novell telah memberikan 
sertifikasi ke SUSE Linux 
Enterprise Server (SLES) 
sebagai “Guest OS Sem- 
purna” yang dapat berja- 
lan di Citrix XenServer. 

Menurut Novell, dalam 
kerja sama ini, lebih dari 
4.500 aplikasi Enterprise 
yang telah mendapat serti- 
fikasi Novell Ready untuk 
SLES, kini juga siap un- 
tuk mendapatkan serti- 
fikasi Citrix Ready, yang 
akan diverifikasi ketika 
menjalankan SLES guest 
virtual machine (VM) di 
XenServer. 

Kedua perusahaan 
juga akan menyediakan 


CITRIX 


dukunganteknis danlayan- 
an konsumen untuk SLES 
yang berjalan di Xen- 
Server. Sebagai tamba- 
han, Citrix juga akan ber- 
patisipasi dalam program 
penilaian yang diadakan 
oleh Novell, yakni Novell 
PlateSpin Recon. 

Sebagai informasi, Xen 
merupakan mesin vir- 
tual yang ditujukan un- 
tuk platform x86, x86-64, 
Itanium, dan PowerPC. 
Xen dapat menjalankan 
beberapa Guest OS untuk 
dapat berjalan pada se- 
buah hardware secara ber- 
samaan. Pada tahun 2003, 
XenSource, Inc., diakuisi 
oleh Citrix System. # 


www.infolinux.web.id 


ad idmet 


Komunikasi tanpa gangguan, 
dimanapun dan kapanpun ..... 


Video Conference 


Surveillance 
2 


aa # # 
Mb aa 
Internet 
Memperkenalkan 


IDNet Broadband Satellite 


Corporate VSAT Network. Jangkauan diseluruh nusantara 
99.8 Yo service level guarantee private network. 
Dukungan teknis 7 x 24 jam. Pelayanan responsif. 

harga kompetitif on line 24 jam. Frekuensi C-band, 

tahan segala cuaca. 


Gd. cyber Lt.9 Jl. kuningan Barat No.8 
Jakarta - Indonesia 
Telp. (021) 526 0626 Fax. (021) 526 06 27 


PT. Dwi Tunggal Putra Email. sales@id.net.id  http://www.id.net.id 


OPINI 


Budi Rahardjo 


Akses Internet Harus 


Pita Lebar 


Ternyata ukuran kode sumber kernel 
dan berkas lain yang harus saya 
ambil cukup besar, yaitu sekitar 60 
Mbytes. Untungnya, pada saat saya 
memasang Linux ini, saya memiliki 
akses Internet. Meskipun kecepatan- 
nya pas-pasan, biayanya tidak ber- 
gantung kepada banyak data yang 
ditransfer. 

Akibat kecepatan yang pas-pasan 
ini, saya harus menunggu hampir 
satu jam untuk mendapatkan kode 
sumber tersebut. Setelah kode 
sumber diperoleh, baru saya bisa 
merakit kernel Linux. Untungnya (la- 
gi-lagi), saya tidak perlu mengambil 
berkas-berkas lain dari Internet 
sehingga proses rakit-merakit ber- 
jalan dengan mulus. 

Saya membayangkan betapa 
sulitnya jika tidak memiliki akses 
Internet atau kecepatan aksesnya 
sangat lambat. Mungkin saya 
tidak dapat memasang Linux 
dalam satu hari. Bagaimana jika 


aru saja saya memasang sistem 

operasi Linux dari sebuah dis- 

tro dengan menggunakan DVD 

di sebuah komputer. Ternyata, 
komputer membutuhkan driver tam- 
bahan yang belum terpasang se- 
bagai bawaan distro Linux tersebut. 
Saya harus merakit sendiri kernel 
Linux. Untuk melakukannya, saya 
harus mengambil kode sumber ker- 
nel Linux. 


komputer ini dibutuhkan hari ini 
juga untuk kegiatan perusahaan? 
Atau, bisa jadi akses Internet 
ada, tetapi biayanya sangat mahal 
sehingga tidak wajar. Jika kita 
menggunakan layanan wireless 
dari operator seluler, yaitu Rp 1,- 
/Kbyte, maka untuk mengambil 60 
Mbytes dibutuhkan biaya Rp 


Salah satu solusinya adalah 
dengan menyiapkan semua berkas 
yang dibutuhkan secara offline, 
misalnya dalam bentuk DVD atau 
harddisk. Sayangnya, metode ini 
kurang efektif jika perubahan 
(update) sering terjadi, seperti yang 
lazim terjadi di dunia open source. 
Meskipun demikian, penyediaan 
kode sumber melalui DVD, seperti 
yang disertakan dalam majalah ini, 
masih tetap harus dilakukan. 
Memang lebih baik lagi apabila ada 
akses Internet. 

Ini mengingatkan saya pada 
sebuah kejadian. Pada satu saat, 
saya terlibat diskusi tentang Inter- 
net (atau lebih umumnya teleko- 
munikasi) masuk desa. Para 
perancang program ini meng- 
anggap bahwa orang di desa tidak 
membutuhkan akses Internet pita 
lebar. Akses Internet-nya hanya 
asal ada saja. Saya tidak sepakat 
dengan pendekatan ini. 

Apa bedanya penduduk desa 
dengan penduduk kota? Mereka 
kan sama-sama ingin ngoprek 
Linux juga. Untuk itu, penduduk 
desa membutuhkan akses Internet 
pita lebar juga. Tentu saja 
harganya harus murah juga. Akan 
aneh jika penduduk kota bisa 
mendapatkan kode sumber dengan 
murah, sementara penduduk desa 
harus membayar lebih mahal. Jika 
demikian, jurang digital divide 
akan semakin lebar. Apa kata 
dunia? 


..penyedian kode sumber melalui DVD 
seperti yang disertakan dalam majalah ini 
masih tetap harus dilakukan.,, 


60.000,-. Biaya sebesar ini masih 
terlalu mahal, hanya untuk men- 
dapatkan kode sumber kernel (yang 
dalam bayangan orang seharusnya 
gratis, memang gratis kode sum- 
bernya, tapi cara mendapatkannya 
yang ternyata harus bayar). 


Pada akhirnya, bisa disimpulkan 
bahwa akses Internet harus pita le- 
bar, dan murah biayanya. Bahkan, 
saya masih ingin mengatakan 
bahwa Internet pita lebar merupa- 
kan hak asasi manusia Indonesia. 
Terlalu berlebihan tidak, ya? 


8 


04/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


S999 1244120  XEj 
vb99 1212120 ££99 1242120  djai 
Lep9L xodag "weAeyI eAeH Uejer “p£/D XO1S IUIHEY OXNH 


NOILNTOS LINYILNI JINISISd 1Y1OL 


SODIAJaS GOM 


1661 SJUIS YaUHEg bunsoH paysnu| anOA 


NO) 1Y401900ANI 


03 
Ta 


OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


Sekali Lagi Gonjang- 
ganjing WIMAX 


dan saling tuding. 


Apabila kesalahan ditudingkan ke 
pemerintah, maka departemen yang 
bersangkutan langsung berkelit den- 
gan alasan adanya kebijaksanaan 
dari departemen lain yang mengatur 
sisi berbeda, dan sudah di luar ranah 
kewenangan masing-masing depar- 
temen. Kalau kita runut lagi, maka 
sumber masalah sebetulnya adalah 
ketidaksiapan masyarakat Indonesia 
untuk membangun industri teknologi 
tinggi semacam telekomunikasi dan 
komputer. 

Ketidaksiapan ini kalau kita rin- 
cikan lagi, maka akan terlihat ke- 
nyataan yang ada di masyarakat, 
khususnya dunia TIK Indonesia, 
bahwa semua terjadi karena sistem 
pendidikan di Indonesia tidak 
menunjang untuk dapat mem- 
bangun industri dengan baik. Pada 
saat ini, kebanyakan pebisnisnya 
hanya memikirkan keuntungan se- 


engamati gonjang-ganjing pe- 
nerapan teknologi 
di Indonesia memang sangat 
menarik, karena semua "un- 
sur keributan" 
satu wadah. Selain platformnya ber- 
beda, juga tidak mempunyai visi dan 
misi yang sama. Jeleknya lagi, pe- 
merintah tidak mampu menarik satu 
garis lurus yang tegas agar isu ini 
tidak menjadi 


WIMAX 


berkumpul dalam 


bahan perdebatan 


kejap dan selalu mau melakukan 
potong kompas untuk dapat meme- 
nuhi harapannya. 

Pemikiran pebisnis yang mau 


sejak tiga tahun yang lalu, mung- 
kin industri yang berkaitan dengan 
teknologi WiMAX di Indonesia su- 
dah jalan lancar, dan sangat mudah 
untuk bergerak ke generasi Wi- 
MAX berikutnya, 802.16e. Kalau 
pemerintah Indonesia cukup sigap 
mengantisipasi kemajuan teknologi 
yang ada, mungkin kita tidak akan 
keteteran seperti sekarang. Lihat 
saja bagaimana pemerintah Taiwan 
yang cukup lihai memutar standar 
802.16d menjadi 802.16e sebagai 
standar WiMAX nasionalnya dalam 
waktu tiga tahun, dan sudah ber- 
hasil — mengantisipasi — masalah 
utamanya dengan mulus. 

Inti dari keinginan kita mem- 
bangun industri nasional ini sebe- 
tulnya adalah meningkatkan kua- 
litas SDM, sekaligus kita meringan- 
kan devisa negara untuk pembelian 
perangkat telekomunikasi, dan 
komputer tersebut. Meningkatkan 
kualitas SDM merupakan prioritas 
nomor satu, karena tanpa keterse- 
diaan SDM yang cukup, kita tidak 
akan mampu membangun industri 
yang diharapkan. Pada kenyataan- 
nya, saat ini tenaga ahli di bidang 
industri telekomunikasi dan kom- 
puter masih sangat terbatas. 

Ketidakpedulian dunia industri 
akan peningkatan SDM ini me- 
nyebabkan kurangnya tenaga ahli 
madya yang mampu merancang dan 


..Saat ini tenaga ahli di bidang industri 
telekomunikasi dan komputer masih 
sangat terbatas.,, 


untungnya sendiri sebetulnya di- 
latarbelakangi oleh ketidaksiapan 
SDM untuk menunjang bisnisnya, 
di samping banyak peraturan yang 
tidak ditunjang oleh pemerintah 
daerah atau setempat, sehingga 
akhirnya menjadi "never ending 
story". 

Kalau misalnya standar Wi- 
MAX 802.16d sudah dijalankan 


membangun sistem dengan baik, 
sementara pada tingkat menengah 
kebutuhan teknisi sudah dapat 
dipenuhi oleh Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK). Selama ini, tek- 
nisi SMK sudah dipandang cukup 
untuk menjalankan bisnis TIK, 
karena tahapan kita saat ini hanya 
di perdagangan saja, belum sampai 
menjadi produsen. BH 


10 04/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BEARNIMORE 


www.indolinux.com 


Contact Information : 

PT INDOLINUX NUSANTARA 

Subscription | Training | Services Provider 
Jl Gading Bukit Raya Blok O No. 33 

Kelapa Gading — Jakarta Utara 14240 

Phone :021 45852933 Fax:021 45852980 
info@indolinux.com 


Indolinux 


jump forward 


Download File Via wget 


Anda hendak men-download file tanpa browser atau aplikasi berbasis GUI, pilihannya ada pada aplikasi wget. wget adalah gabungan dari world wide web 
dan get, fungsi dari aplikasi ini adalah men-download file dari terminal atau cli. wget biasanya sudah terinstal secara default pada GNU/Linux Anda. 
Keunggulan dari wget antara lain: 
@ Gratis. 
@ Non-Graphic Interface. 
@ Resume. 
@ Mirroring. 
@ Dukungan ekstensi file. 
Apabila Anda ingin melakukan pengecekan wget telah terinstal atau belum pada distribusi GNU/Linux Anda, gunakan perintah: 
@ Manajemen paket .deb: 
# dpkg -1 | grep wget 
@ Manajemen paket rpm: 
# rpm -ga | grep wget 


Apabila ada hasil output yang keluar, maka wget telah terinstal. Apabila sebaliknya, berarti wget harus diinstal terlebih dahulu sesuai dengan paket 
manajemen yang Anda gunakan. 
Di bawah ini adalah format sintaks dari wget yang di dapat dari manualnya: 
wget (optionl... (URLJ... 
Berikut adalah contoh perintah download secara langsung, tanpa menggunakan opsi dengan aplikasi wget: 
# wget http://url-site/file 


Opsi Download 


Pada bagian ini akan dijelaskan kepada Anda, opsi-opsi yang dapat membantu men-download via wget: 
@ Perintah wget yang digunakan jika ada download yang gagal. Gunakan opsi -c untuk memulai melanjutkan download dengan file yang sudah di- 
download sebelumnya: 
$ wget -c http://url-site/file 
@ Men-download seluruh isi dari sebuah website dengan opsi -r, contoh perintahnya: 
$ wget -r http://url-site/file 
@ Anda juga dapat melakukan mirroring sebuah website dengan menggunakan opsi -m: 
$ wget -m http://url-site/file 
@ Opsi -b digunakan untuk melakukan download pada background, yaitu proses download tidak akan ditampilkan: 
$ wget -b http://url-site/file 
@ Apabila sebuah situs tidak mengizinkan sebuah download manager, gunakan opsi -U untuk download file: 
$ wget -c -U http://url-site/file 
@ Men-download file dengan ekstensi tertentu misalnya jpg, mp3, dan lain-lain: 
$ wget -r -A jpg http://url-site/ 
@ Anda hanya ingin men-download subfolder yang ada di dalam sebuah website, tanpa harus men-download file induknya: 
$ wget -r --no-parent http://url-site/mainfolder/sub-folder 
@ Men-download dari sebuah file yang sudah di-/ist apa saja yang akan di-download nantinya: 
SNwgete ci namani lex 
@ Membatasi kecepatan download menggunakan wget dengan opsi --limit-rate: 
$ wget -c --limit-rate-5k http://url-site/file 
@ Anda dapat memilih tingkat download ke dalam sebuah situs dengan menggunakan opsi -I: 
$ wget -r -14 http://url-site 


Zaky Abdurrachman (zaky.abdurrachman @infolinux.co.id) 


12 04/2010 W INFOLINUX www.infolinux.web.id 


24 Hours Help Desk 
and Technical Support 
021-5269311 


GuberData MAKE YOUR DATA ONLINE 


CYBERDATA TECHNOLOGY 


PRODUK DAN SERVICE BIAYA SETUP 


Colocation IIX Standar (b/w intl 256 Kbps 1:8) Free of Charge Rp-950-090:—— " Rp. 699rb 
Colocation IIX Super (b/w intl 256 Kbps 1:4) Free of Charge Rprt-200-000:— “ Rp. 999rb 
Dedicated IIX Bisnis A Standar 
(b/w intl 256 Kbps 1:8) Rp-500:0007— Rp. 1.390.000,- 
Dedicated IIX Bisnis A Super 2 
(b/w int 256 Kbps 1:4) Rp-509.000:— Rp. 1.730.000, 
Dedicated IIX Bisnis B Standar Rp-500:000-—— # 
(b/w intI 256 Kbps 1:8) Apa ta 200, 
Dedicated IIX Bisnis B Super 3 
(b/w intl 256 Kbps 1:4) Rp-500-000—— Rp. 1.930.000, 
PROMO COLOCATION PROMO DEDICATED PROMO LAINNYA 
Standar Rp. 699rb/bulan “ Gratis Setup untuk Gratis Spanel, 
Super Rp. 999rb/bulan " Dedicated Server Additional Option : 


Layanan Managed, Remote backup harian, dil 


“Untuk 3 Bulan Pertama 


http://cyberdata.co.id/ 
Dengan berawal pengalaman dalam dunia hosting dari sejak tahun 2001 hingga kini dan menjadi terdepan, 
dimana pada tahun 2009 Masterweb Corporation mendirikan perusahaan khusus Data Center 
dengan nama PT. Cyberdata Technology yang memberikan layanan utama seperti 

Colocation Server, Dedicated Server, Rack, Bandwidth dan layanan 

terkait lainnya. Dengan peralatan dan SDM yang profesional 

maka layanan yang kami berikan automatis 


2g 4 sea Du. 


-- Information Sales : 
Phone. (021) 5266899 
Fax. (021) 5276899 
YM :pt cdt sale1 


PT. Cyberdata Technology. Gedung Cyber Lt 9, Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta 12710 


Telp. 021-5276899 (Hunting) Faks 021-5266899 Email: info@cyberdata.co.id 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 
Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta, 10430 
atau e-mail di Redaksi@Infolinux.co.id. 


Kupas Tuntas Linux CLI 
Saya pemula yang ingin mengenal 
lebih jauh Linux Command Line 


Interface (CLI). Mungkin banyak 
juga rekan-rekan pembaca Info- 
LINUX lainnya yang menyukai dunia 
Linux CLI. Saran saya, bagaimana 
kalau  InfoLINUX pada setiap 
edisinya dapat membahas tuntas ber- 
bagai aplikasi Linux berbasis teks 
(text based)? Meski sudah pernah di 
muat pada InfoLINUKX edisi 07/2008, 
namun pembahasannya masih ku- 
rang lengkap. Waktu itu hanya mem- 
bahas tentang bagian Internet. Bagai 
mana dengan multimedia, utiliti, dan 
sebagainya. Semoga bermanfaat bagi 
semua. 

Oki Dwi Yulianto - via e-mail 


Pembahasan mengenai Linux CLI, 
sedapat mungkin akan kami 
tampilkan dalam rubrik Tip dan Trik 
InfoLINUX. Hanya saja, rubrik ini 
tidak setiap bulannya dapat hadir di 
majalah InfoLINUX. Alternatif lain- 
nya, Anda dapat membaca berbagai 
macam contoh penggunaan aplikasi 
Linux CLI di buku Ubuntu Linux 
Toolbox terbitan Wiley, yang dapat 
dipesan dari situs www.amazon.com. 


Setting Router Pfsense 

1. Pernahkah InfoLINUX membahas 
router Pfsense? Jika pernah, di 
muat pada InfoLINUX edisi be- 
rapa, dan bagaimana caranya agar 
saya dapat memperoleh edisi ter- 
sebut? Namun jika belum pernah 
dibahas, mohon kepada redaksi 
dapat membahas masalah ini 
sebagai salah satu tulisan di edisi 
InfoLINUX mendatang. 

2. Tolong dibahas juga cara setting 
koneksi dengan dua LAN Card 
(jika koneksi Internet 
menggunakan kartu jaringan). 


3. Bahas juga cara setting Internet 
dengan pppd (dial-up), jika kita 
tidak memiliki koneksi Internet 
melalui LAN Card (ASDL), dan 
juga cara Internet sharing-nya. 
Kurang lebih mirip seperti tulisan 


setting router warnet dengan 
IPCop pada edisi 1 dan 4 Info- 
LINUX tahun 2008. 


Ahmad Darmadi - via e-mail 


1. Hingga saat ini, kami masih kon- 
sen dengan pembahasan distro ber- 
basis kernel Linux. Jadi selama 
masih ada distro router sejenis 
yang fungsinya mirip dengan 
Pjsense yang berbasis “BSD, kami 
akan membahas penggunaan dis- 
tro Linux tersebut. 

2. Beberapa artikel InfoLINUX su- 
dah pernah membahas mengenai 
hal ini. Sebagai contoh, Anda da- 
pat membaca Rubrik Utama Info- 
LINUX edisi 10/2009 yang mem- 
bahas tentang Layanan Server 
Rumahan. 

3. Untuk dial-up, akan lebih mudah 
jika Anda melakukan dial dengan 
menggunakan wudial. Untuk Inter- 
net Connection Sharing (ICS) an- 
tara dial-up dan ethernet juga 
tidak berbeda terlalu jauh. Namun 
untuk mempermudah, silakan 
Anda akses url: http://www.cyber- 
citi.biz/fag/linux-share-internet-- 
connection, untuk ICS saluran 
internet dial-up. 


Problem Wine Windows Emulator 

1. Saya telah menginstalasikan Wi- 
ne di Ubuntu, namun kenapa 
Wine tidak mau menginstalasi- 
kan aplikasi Microsoft Virtual 
PC? Hasilnya selalu gagal, kenapa 
ya? Padahal Microsoft Office 2003 
saja bisa diinstalasi dengan Wine. 

2. Saya masih SMP. Sebenarnya su- 


dah boleh belum, saya membaca 
majalah InfoLINUX? Soalnya saya 
tertarik sama Linux yang keren 
banget! 

Rinaldo Jonathan - via e-mail 


1. Yang perlu diketahui pertama ada- 
lah Wine merupakan aplikasi emu- 
lator. Karena itu, tidak semua 
aplikasi Windows dapat diemulasi- 
kan dengan baik oleh Wine. Jika 
sekedar ingin mendapatkan fungsi 
Virtual PC, akan lebih baik jika 
menggunakan VirtualBox untuk 
menggantikan fungsi Microsoft 
Virtual PC. 

2. Tentu saja boleh, dan sangat dian- 
jurkan. Jika saja ada 10 pembaca 
setia  InfoLINUX baru yang 
berumuran seusia Anda di setiap 
bulannya, kami sangat yakin 
kalau 3 tahun ke depan perkem- 
bangan dunia free dan open source 
akan berkembang pesat di Indo- 
nesia. Jadi, tetap semangat mem- 
pelajari Linux, dan jangan lupa 
berbagi ilmu dengan rekan Anda 
ya, :). 


Bundel PDF InfoLINUX 2009 
Hanya ingin menanayakan, apakah 
majalah InfoLINUX sudah memuat 
bundel PDF InfoLINUX tahun 
2009? Jika belum, bulan kapan kira- 
kira akan disertakan bundel PDF 
InfoLINUX tahun 2009 ini? 

Mohamad Ryan Ashari - via e-mail 


Bundel PDF InfoLINUX tahun 2009 
yang “ Anda tanyakan — dapat 
ditemukan di dalam bonus DVD 
InfoLINUX edisi ini. Untuk ke 
depannya, bundel PDF InfoLINUX 


tahun sebelumnya, akan selalu 
kami sertakan pada setiap terbitan 
InfoLINUX edisi 04 di tahun 
bersangkutan. 


14 04/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Angel Panda 1801 p 

AN 

», 

Y C906 
Da Classic 

RB19 RB1 C905 c802 
Dicari Dealer and Master Dealer seluruh Indonesia Bisa sablon logo untuk 
SURABAYA” email): sanvayasby@amai.com. Tel : 031-841 5963 keperluan promosi 
: alamrayasura yahoo.com i 

JAKARTA e-mailYM : asiarayajkt@yahoo.com Tel : 021-601 9408, 601 8488 bundie minimal 100pcs 


e-mai/YM : asiaraya harco@yahoo.com — Tel: 021-6230 7394 
YOGYAKARTA e-maillYM : asiarayajogja@yahoo.com Tel : 0274-622 295, 622195 


BANDUNG :022-723 7038 
MALANG :0341-7037773 
SOLO :0271-635759 


SEMARANG :024-8418025,8418027 


W YANUY 


TES REVIEW 


Rapat Berbasis Weh 


Ide-ita 4 £ 
di dunia Di 
uang La 


ada suatu perusahaan yang memi- 

liki banyak cabang, mungkin akan 

sering melakukan rapat ke suatu 

kota untuk membahas kegiatan 
bisnis perusahaan. Padahal, sering kali 
pertemuan rapat tidak berjalan dengan 
efektif, karena peserta rapat sudah ter- 
lalu kelelahan dalam melakukan per- 
jalanan rapat. Selain tidak efektif, hal 
ini juga mengakibatkan pemborosan 
biaya. 

Dalam upaya mengurangi alokasi 
biaya rapat ke luar kota, perusahaan 
dapat menggunakan teknologi Internet 
untuk menghemat biaya rapat. Untuk 
melakukan hal ini, dibutuhkan suatu 
aplikasi yang dapat mengakomodasi hal 
ini. Beruntung, karena platform Linux 
sudah menyediakan sejumlah aplikasi 
online meeting bersifat open source yang 
dapat digunakan untuk hal ini. Salah 


satu aplikasinya adalah OpenMeetings. 
Pada Rubrik Utama edisi ini, Info- 
LINUX membahas tahap konfigurasi 
dan penggunaan OpenMeetings untuk 
kebutuhan rapat via web. OpenMeetings 
dapat diinstalasikan pada sebuah PC 
Server, dan nantinya para client cukup 
menggunakan web browser untuk ber- 
gabung dalam rapat. Jika ingin bertatap 
muka, pengguna cukup memerlukan 
sebuah webcam yang terpisah, maupun 
webcam yang terintegrasi pada laptop. 
Selain sistem rapat berbasis web, pada 
bonus DVD edisi ini, InfoLINUX menyer- 
takan distro Fedora 12. Versi terbaru 
dari distro ini, seperti biasa menawar- 
kan sejumlah fitur terbaru. InfoLINUX 
juga menyertakan distro Element 1.0 
untuk menghadirkan Media Center di 
PC Anda. Selamat menikmati! 
Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


16 04/2010 m INFOLINUX 


Distro 

Element 1.0 17 
Fedora 12 17 
Game 

Spacejunk 1.0.3 18 
Xdriller 0.7 18 
Buku 

Berbisnis Software Gratis 19 
Linux Command Line 19 
and Shell Scripting Bible 

Scribus: Open-Source 19 


Desktop Publishing 


Definisi Label “On the Disc” 
Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda 
dapat menemukan paket 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
Ini. 


IN ' 
: ya kl 
Prosedur “Linux Ready” “5-6 
Sebuah PC atau notebook 

yang mendapatkan predikat 
“Linux Ready”, berarti semua 
peripheral standar seperti adapter 
jaringan LAN maupun WLAN dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya, 

mulai dari proses instalasi sebuah 

distro Linux dilakukan hingga 
instalasi driver hardware terse- 

but. Distro Linux yang digunakan 
dalam pengujian “Linux Ready” 
adalah, Ubuntu 9.10, Fedora 12, 

dan openSUSE 11.2. 


www.infolinux.web.id 


DISTRO 


DESKTOP 


Element 1.0 


Mar 02, 09:33 PM 


Media Center 


oh 


PEMBUAT Element SITUS www.elementmypc.com 
KERNEL 2.6.31-17 SISTEM Envy Installer 2.0.1 
DESKTOP Xfce 4.6.1 GAMES GNOME Games 2.28.0 


GRAPHICS gThumb 2.10.11, Ristretto 0.0.22 


MULTIMEDIA XBMC 9.11, VLC 1.0.2, YouTube.com XL 1.0.0 


TPC (Home Theater 

Personal — Computer), 

merupakan perangkat 
yang memadukan fungsi 
hiburan, Internet, multi- 
media, foto, dan fungsi 
lainnya dalam sebuah pe- 
rangkat. Namun jika 
Anda ingin “membuat 
fungsi HTPC dengan se- 
buah PC, gunakan saja 
Element. 

Element merupakan 
distro turunan Ubuntu, 
yang dapat digunakan 
untuk membuat fungsi 
Media Center. Mengguna- 
kan Element, pengguna 
dapat dengan mudah 
browsing, memutar file 
musik dan video, ma- 
najemen file foto, dan 
bermain games, dalam 
sebuah antarmuka. 

Untuk terlihat se- 
perti HTPC sesungguh- 
nya, distro Element 
menggunakan 10-foot 
user interface, yang 
didesain untuk dapat 
tampil di televisi layar 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 15 GB 
Memory : 512MB 


lebar. Dengan ini, 
pengguna cukup meng- 
klik salah satu button 
yang sudah disusun 
sedemikian rupa. 

Dalam menjalankan 
fungsi Media Center, 
Element sudah menyer- 
takan beberapa paket 
aplikasi yang terkait. 
Beberapa di antaranya, 
Firefox untuk browsing, 
Thunar untuk mana- 
jemen file, XBMC untuk 
Media Center, Decibel 
untuk memutar file 
audio, dan VLC untuk 
memutar file video.mSup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (209) MEMEMEMDUO 7.0 
Fitur (4096) MENEEEECOO 7.0 
Kemudahan (309) MENEEENUDO 7.0 


Dokumentasi (109) MENENEEEDO 2,5 
RATING 


DESKTOP/SERVER 


Fedora 12 


PEMBUAT Fedora Project SITUS http://fedoraproject.org 

KERNEL 2.6.31.5 OFFICE Open0ffice.org 3.1.1, Planner 0.14.4 
DESKTOP GNOVE 2.28.0 GRAPHICS GIMP 2.6.7, gThumb 2.101 
MULTIMEDIA Rhythmbox 0.12.5, Totem 2.28.2 , AmaroK 2.2.0 
INTERNET Firefox 3.5.4, Empathy 2.28.1, Transmission 1.76 


edora 12, merupakan 
versi stabil terbaru 
distro Fedora, yang 
dirilis oleh Fedora Project 
pada 17 November 2009. 
Versi terbaru dari distro 
Fedora ini telah menyer- 
takan sejumlah pening- 
katan fitur untuk 
pengguna desktop, admi- 
nistrator, developers, dan 
pengguna open source. 
Dari sisi peningkatan 
fitur paket Fedora 32-bit 
(x86 32), semua paket 
yang disertakan untuk 
arsitektur ini dikompi- 
lasi dalam sistem 1686. 
Hal ini ditujukan agar 
Fedora 12 dapat secara 
optimal berjalan di net- 
book yang menggunakan 
processor Intel Atom. 
Bagi pengguna Fe- 
dora 12 versi LiveCD 
yang ingin meng- 
instalasikan Fedora 12 
ke USB flash disk, kini 
juga dapat dilakukan 
dengan menggunakan 
perintah dd. Selain itu, 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 15 GB 
Memory : 512MB 


pengguna juga dapat 
menggunakan Fedora 12 
LiveUSB Creator atau 
livecd-tools. 

Untuk paket aplikasi 
desktop yang dapat 
digunakan, Fedora 12 
telah menyertakan pa- 
ket KDE 4.3, dan 
GNOME 2.28 sebagai 
pilihan. Bagi pengguna 
yang ingin merasakan 
tampilan GNOME 3.0, 
Fedora 12 juga telah 
menyertakan  GNOME 
Shell yang dapat menya- 
jikan tampilan dari 
GNOME 3.0.mSup 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (209) MEMEEMENEN 10.0 
Fitur (4096) MENNNNNNNN 9.5 
Kemudahan (3056) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 04/2010 17 


GAME 


PUZZLE 


Spacejunk 1.0.3 


PEMBUAT The Spacejunk Team 

SITUS http://spacejunk.sourceforge.net 
LISENSI GPL HARGA Gratis 

TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI libsdl »- 1.2, libsdl-mixer »— 1.2, libsdl-ttf »— 2.0 


enurut hukum gravi- 

tasi Newton, besar 

gaya berbanding lu- 
rus dengan perkalian ke- 
dua massa antarkedua 
titik dan berbanding ter- 
balik dengan kuadrat ja- 
rak antara kedua massa 
tersebut. 

Lalu, apa kaitan an- 
tara hukum Newton den- 
gan game Spacejunk? 
Dalam Spacejunk, para 
pemain memiliki misi 
membersihkan timbunan 
sampah dalam perja- 
lanan melalui daerah pe- 
nuh gravitasi antara 
planet dan kumpulan 
bintang. 

Untuk melakukan 
perjalanan mengumpul- 
kan sampah yang ber- 
tebaran di ruang ang- 
kasa ini, pemain akan 
mengarungi ruang ang- 
kasa dengan mengguna- 
kan pesawat. Adapun 
shortkey yang digunakan 
adalah panah atas untuk 
menyalakan mesin, pa- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 100 MB 
Memory : 512 MB 


nah kiri-kanan untuk 


merotasi pesawat, dan 
panah bawah untuk 
mempercepat. 


Harap berhati-hati da- 
lam melakukan pergera- 
kan pesawat. Jangan 
gerakkan pesawat Anda 
dengan terburu-buru, 
karena bisa menabrak 
bebatuan yang terdapat 
di ruang angkasa. Ka- 
rena itu, atur strategi 
dengan baik untuk 
mengoleksi seluruh tim- 
bunan sampah yang 
terdapat dalam setiap 
level permainan.mSup 


Hasil Pengujian 

Grafik (30965) MEREEENODD 7.0 
Fitur (4096) MENEERECOD 7.0 
Kompatibiltas (2096) MI 


Dokumentasi (109) MENEEEENEN 9.0 


ARCADE 


Xdriller 0.7 


PEMBUAT durmieu «durmieu@gmail.com- 
SITUS http://xdriller.sf.net 
LISENSI GPL HARGA Gratis 
TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI libsdl »—— 1.2, libsdl-mixer »— 2.0, libogremain »— 1.6.1 


eakan tidak ada ha- 
bisnya inspirasi yang 
didapat dari game 
Tetris sehingga sejumlah 
game puzzle terbaru te- 
tap mengadopsi Tetris 
sebagai ide permainan. 
Hal ini juga yang ber- 
laku pada game Xdriller. 
Xdriller — merupakan 
game puzzle yang jalan 
cerita permainannya di- 
dapat dari Mr. Driller. 
Pada game ini, Anda 
akan melakukan penge- 
boran blok Tetris, den- 
gan tujuan untuk me- 
ngoleksi sebanyak mun- 
gkin bonus penambah ke- 
kuatan. Namun, harap 
waspada terhadap ke- 
mungkinan tertimbun re- 
runtuhan blok Tetris. 
Pada saat mengebor, 
Anda harus memper- 
hatikan kapasitas oksi- 
gen yang masih tersedia. 
Jangan terlalu banyak 
menggunakan tenaga un- 
tuk menghancurkan ko- 
tak kayu, karena stok 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 50 MB 
Memory : 512MB 


oksigen akan cepat ha- 
bis. Jika habis atau 
karakter Anda tertimpa 
reruntuhan, maka nyawa 
karakter permainan 
akan berkurang. 
Shortkey dalam game 
ini yang digunakan ada- 
lah arah panah untuk 
melakukan pergerakan, 
dan panah bawah den- 
gan spasi untuk mela- 
kukan misi pengeboran. 
Untuk tipe permainan 
yang tersedia, Anda da- 
pat memilih opsi Time 
Attack, Adventure, atau 
Infinite.mSup 


Grafik (3096) MENEENEENN 9.0 
Fitur (4096) MENENKENDO 7.0 
Kompatibiltas (2096) MI 


18 04/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


BUKU 


MANAJEMEN 


Berbisnis Software 
Gratis 


Berbisnis 


Software 


PENGARANG Amin Rois Sinung Nugroho 
PENERBIT Elexmedia Komputindo 
TERBIT Juli 2009 

HARGA Rp. 62.800 (336 halaman) 

ISBN 973-979-275-747-7 

BONUS CD yang berisi kumpulan FOSS 


software berbasis free dan open 
source tidak dapat menjadi bis- 
nis yang menghasilkan uang. Isu 
negatif seperti ini seringkali ter- 
dengar di kalangan pengguna yang 
ingin berbisnis dengan FOSS (Free 
and Open Source Software), namun 
masih takut memulai hal ini. 
Berbisnis Software Gratis, 
buku yang dapat membuka 
pandangan Anda yang masih 
takut untuk memulai bisnis 
berbasiskan FOSS. Dalam buku 
ini, Anda akan mendapatkan 
penjelasan mengenai apa sebenar- 
nya yang dimaksud dengan open 
source, jenis lisensi, konsep bisnis, 
dan berbagai model bisnis 
berbasis FOSS yang ada saat ini. 
Penjelasan teori dan berbagai 
contoh nyata berbisnis dengan 
FOSS dijelaskan secara terperin 
ci dalam buku ini. Sehingga tak 
heran, buku ini sangat cocok 
bagi mereka yang tertarik 
dengan dunia FOSS untuk ber- 
bisnis, atau sekedar ingin tahu 
lebih dalam tentang FOSS.mSup 


P:- yang menganggap kalau 


PROGRAMMING 


Linux Command Line 
and Shell Scripting 
Bible 


Linux 
Command | nc and 


Shell Scripting 


“ 
- 


Bilp 


PENGARANG Richard Blum 
PENERBIT Wiley 

TERBIT Mei 2003 

HARGA US$ 49.99 (340 halaman) 
ISBN 973-812-651-687-2 
BONUS - 


lah ini sangat tepat jika Anda 

ingin mempelajari sesuatu, 
namun bingung harus memulai dari 
mana. Jika ingin mempelajari 
perintah dasar dan shell script di 
Linux, buku berikut dapat menjadi 
salah satu penunjuk jalannya. 

Linux Command Line and 
Shell Scripting Bible, akan men- 
jelaskan kepada Anda cara ber- 
interaksi secara cepat dan efisien 
melalui baris perintah dan skrip 
otomatis, tanpa harus mengguna- 
kan antarmuka grafis. Anda akan 
belajar untuk mengelola file pada 
filesystem, menggunakan databa- 
se, dan melakukan kegiatan 
lainnya dari halaman CLI. 

Pada pembahasan awal, buku 
ini akan mengenalkan sejumlah 
aplikasi shell yang tersedia di Li- 
nux, seperti xterm, Konsole, dan 
GNOME Terminal. Pembahasan 
dilanjutkan dengan beragam 
perintah dasar di shell, izin 
kepemilikan file di Linux, dan 
pembuatan shell script mulai 
tingkat dasar hingga mahir.mSup 


B jalan menuju Roma! Isti- 


GRAFIS 


Scribus: Open-Source 
Desktop Publishing 


Scribus 


PENGARANG Christoph Schafer, Gregory Pittman 
PENERBIT FLES Books Ltd. 

TERBIT Januari 2009 

HARGA US$ 49.95 (452 halaman) 

ISBN 095-607-800-1 

BONUS - 


natif bersifat free yang dapat 

digunakan untuk membuat de- 
sain majalah atau brosur. Untuk 
lebih mahir menggunakan Scribus, 
buku Scribus: Open-Source Desktop 
Publishing dapat menjadi panduan 
yang baik. 

Buku ini ditulis oleh penulis 
yang sudah berpengalaman di bi- 
dangnya sehingga buku ini diakui 
oleh tim Scribus sebagai panduan 
manual menggunakan Scribus 
versi 1.3.3. Ratusan pertanyaan 
dan pengalaman dari pengguna 
Scribus turut memberikan masu- 
kan dalam penyusunan buku ini. 

Untuk pemula yang baru saja 
mengenal Scribus, akan diberi- 
kan konsep dasar penggunaan 


Geni merupakan aplikasi alter- 


Scribus, navigasi dalam doku- 
men, serta teknik membuat 
layout halaman. Selanjutnya, 


buku ini membahas topik lan- 
jutan di Scribus, seperti cara 
penggunaan Scrapbook,  mana- 
jemen font, warna dan gambar, 
dan cara menggunakan skrip 
berbasis Python di Scribus.mSup 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 04/2010 19 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi 


gratis, shareware, maupun demo. Susunan kategori se- 


lalu berubah, tergantung pada tren aplikasi yang tengah 


berlaku. Beberapa kategori selalu ada di tiap edisi. 


IBROWSERIJ 


Opera 10.50 
6232 Alpha 


Build 


Fitur-Fitur Opera 10.50 


Produktivitas 
Opera Turbo untuk membuka Web — Opera Unite 
lebih cepat pada koneksi yang 


lambat 

JIN Sa resapan termaag 
rrmeret aan 

racer nenen 


nga 


Ogene Linda re 
rang memungk 


Opera Turbo speetdi up brow 
mntomatkalhy enabie Opera 1 


8 KEEGB Automasik 
(nabila Opera Turto 
LE 


bernama Opera. Aplikasi yang 

satu ini memang cukup terkenal 
karena ketangguhan, keistimewaan 
fitur, dan sifatnya yang gratis. Me- 
nurut beberapa pengguna, Opera 
masih merupakan browser tercepat 
dibandingkan dengan aplikasi-apli- 
kasi dengan fungsi serupa lainnya. 
Kemampuannya dalam menangkal 
pop-up memang belum sebaik Fire- 
fox, namun cukup lumayan. Anda ti- 
dak perlu mengkhawatirkan hal ini. 
Jika Anda sering melakukan pencari- 
an dengan beberapa search engine, 
Opera juga sudah mengintegrasikan 
hal ini ke dalamnya. Bosan dengan 
gaya Opera yang begitu-begitu sa- 
ja? Coba ganti dengan berbagai skin 
yang disediakan secara gratis mela- 


Ge tidak mengenal browser 


Opera Lirik 


"£ Kd ra 


lui situs resminya. Opera juga dapat 
Anda fungsikan sebagai e-mail cli- 
ent dengan dukungan POP/IMAP. 
Jika Anda sering berlangganan News 
Feed, Opera juga dapat digunakan se- 
bagai RSS Reader. Yang paling me- 
narik adalah dukungannya terhadap 
widget. Anda dapat memilih berba- 
gai fungsi, dan menambahkan lang- 
sung ke layar desktop Anda secara 
gratis. Ada ratusan widget yag dise- 
diakan untuk Anda. Dari keseluruh- 
an fitur yang ada pada Opera, tidak 
mengherankan bila Opera menjadi 
browser yang sangat populer. # Su 


PEMBUAT: Opera Software ASA 
SITUS: www.opera.com 
LISENSI: Freeware / Free 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


DVD /PDF-INFOLINUX- 
DISC BOOT 2009 
OO Fedora 12 O Koleksi PDF 
InfoLINUX Tahun 
/Browser 2009 
O Firefox 3.6 
O Opera 10.50 /Permainan 
Alpha O Puzzle Games 
2010.02.23 
/Godecs O The Legend of 
@ Audio Edgar 0.50 
O Video O Turious 0.2 RC4 
/Desktop /Plugins 
O Win2-73.71 O Flash Player 
10.0.45.2 
/Development 
@ JDK 6u18 /RUBRIK 
O JRE 6u18 O Game 
O@ NetAdmin 
/DISTRO @ Praktik Instan 
O Element 1.0 O Solusi 
@ Jolicloud PreBeta O Tutorial 
O Utama 
/Edukasi O Workshop 
@ TCExam 10.0.007 
O VisTrails 1.4.2 (Tool 


O JShot 1.0 RC 


/EXTRAS 
O Fedora 12 /Utiliti 

O gnome-disk-utility 
Internet 2.29.90 


O eLert Gadget 1.3 


O Skype 2.1.0.81 


@ Thunderbird 3.0.2 


(Video 
O@ dvdtube 0.4.2 


/Kantor (Virtualisasi 
O etm550 O VirtualBox 3.1.4 
/Keamanan 


O MyPasswords 0.8 


/Office 
O Opendffice.org 
320 


@ : On The DVD Regular 
@ : Disc Boot 


20 04/2010 


INFOLINUX 


DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 


sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc /InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 


www.infolinux.web.id 


TCExam 10.0.007 


Kerang menga 


Di zaman yang sudah serba Internet 
ini, maklum jika semua hal juga dila- 
kukan lewat Internet. Dunia pendi- 
dikan pun area yang terkena penga- 
ruh ini. Ambil contoh aplikasi gratis 
yang satu ini. TCExam dapat mem- 
bantu para guru atau tim pengajar 
lainnya untuk melakukan proses 
ujian secara online dengan meng- 
gunakan media Internet. Uniknya, 
proses ujian dan aplikasi ini dapat 
dijalankan dengan menggunakan 
komputer rumahan. Kebiasaan 
ujian dengan menggunakan bahan 


kertas tentu membutuhkan dana 
yang tidak sedikit, waktu, tenaga. 
Bayangkan jika semuanya dapat di- 
lakukan di rumah, tentu saja akan 
lebih menghemat banyak hal. Na- 
mun, di balik kemudahan itu, tentu 
banyak hal non-teknis yang perlu 
diperhatikan. Hal inilah yang harus 
diperhatikan penggunanya. # Su 


PEMBUAT: Tecnick.com S.r.I. 
SITUS: www.tecnick.com 
LISENSI: AGPL / Free 
DEPEDENSI: X Window 
REOUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


IDESKTOPI 


Win2-7 3.7. 


Mengubah sistem operasi Linux 
menjadi mirip dengan Windows 7? 
Gunakan beberapa tool, dan ganti 
tampilannya. Inilah salah satu 
tool yang Anda perlukan. Win2-7 
berisi theme yang lebih memfokus- 
kan pada icon-icon. Jadi, nantinya 
tampilan icon Linux Anda akan 
menyerupai Windows 7.m Su 


PEMBUAT: Juan Jesus 

SITUS: gnome-look.org 

LISENSI: Other / Proprietary License / Free 
DEPEDENSI: X Window, gtk--, GNOME 
REOUIREMENT: - 


Aplikasi yang berfungsi sebagai 
screen capture bukan main banyak- 
nya, dan bersifat gratis. Namun 
kami akan memperkenalkan satu 
aplikasi lagi yang memiliki keunik- 
annya sendiri. JShot, berfungsi se- 
bagai aplikasi screen capture untuk 
menangkap gambar yang muncul di 
layar monitor. Anda dapat memilih 
pola capture, misalnya menangkap 
keseluruhan wilayah desktop, hanya 
bagian taskbar, jendela yang tengah 
aktif saja, atau bidang lainnya. Se- 
lain itu, aplikasi ini juga memiliki 


fungsi untuk menggambar, dan edit 
gambar yang cukup berguna. Jika 
masih dirasa kurang, Anda dapat 
menambahkan beberapa plugin la- 
gi. Keunikan lainnya, Anda dapat 
meng-upload semua hasil gambar 
yang Anda tangkap tersebut ke be- 
berapa situs, seperti ImageShack, 
Skype atau kepfeltoltes.hu. m Su 


PEMBUAT: Attila Magyar 

SITUS: jshot.info 

LISENSI: Freeware / Free 

DEPEDENSI: X Window, JRE 2 Standard Edition 
REOUIREMENT: - 


IPERMAINANJ 


Turious 0.2 RC4 


ate 


Turious merupakan permainan 
dengan tipe strategi. Terdapat 3 
mode prajurit, 3 mode rakyat bia- 
sa, dan 3 tingkatan kesulitan yang 
dapat Anda mainkan. Meski bersi- 
fat gratis, namun permainan ini 
cukup mengasyikkan. Jangan lupa, 
file instaler .run harus dijalankan 
dalam mode root. # Su 


PEMBUAT: Darkrose 

SITUS: sandbox.Itmnet.com/turious 
LISENSI: GPL v3 / Free 
DEPEDENSI: X Window, SDL 
REOUIREMENT: - 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 04/2010 21 


SOFTWARE PILIHAN 


IVIDEOJ 


dvdtube 0.4.2 


Anda sering online di situs You- 
Tube? dvdtube digunakan untuk 
proses pembuatan DVD. File yang 
diambil berasal dari situs terpo- 
puler YouTube. Jadi, semua file 
yang telah di-upload dapat disim- 
pan dalam format DVD. Semua 
dilakukan dalam mode command 
line yang cukup menarik. m Su 


PEMBUAT: mrbug 

SITUS: code.google.com/p/dvdtube 
LISENSI: GPL v3 / Free 

DEPEDENSI: X Window, Python, Videotrans 
REOUIREMENT: - 


gnome-disk-utility 2.29.90 


trtet 
: 


Anda penggemar berat GNOME? 
Pasti Anda membutuhkan aplikasi 
ini. gnome-disk-utility adalah se- 
buah paket aplikasi yang berisi 
berbagai jenis library, dan aplikasi- 
aplikasi yang terkoneksi pada me- 
dia storage. Instalasinya pun dapat 
dilakukan dengan beberapa cara. 
Dengan perintah “cd”. Ketikkan 
perintah “cd” ke folder instalasi. 
Lalu, ketikkan “./configure”. Jika 
Anda menggunakan sistem operasi 
lama, maka perlu mengetikkan “sh 
J”. Lalu, ketik “make” untuk meng- 


compile ke paket tersebut. Anda juga 
dapat mengetikkan “make check” 
untuk melakukan pengecekan ter- 
hadap paket instalasi. Ketik “make 
instal” untuk memulai instalasi. 
Setelah itu, Anda dapat membuang 
semua file binari atau objek-objek 
lainnya dengan mengetikkan perin- 
tah “make clean”. m Su 


PEMBUAT: David Zeuthen 

SITUS: git.gnome.org/browse/gnome-disk-utility 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, GNOME 
REOUIREMENT: - 


IKEAMANANJ 


MyPasswords 0.8 


.. 


Gemar online di dunia Internet? 
Pasti Anda memiliki banyak ac- 
count dan password untuk login 
ke berbagai situs maupun forum. 
Simpan informasi tersebut dengan 
MyPassword. Aplikasi ini meng- 
gunakan enkripsi AES (Advanced 
Encryption Standard). Jangan lu- 
pa menginstal Java. m Su 


PEMBUAT: Ehsun Behravesh 

SITUS: ehsunbehravesh.com 

LISENSI: LGPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, JRE 2 Standard Edition 
REOUIREMENT: - 


sen Lid Per nnggto net we Mn Manan ndut dang Laba 


Teh 10 vega Me « Pe Makan LA sen AN ena 


Aplikasi ini sudah pernah diser- 
takan pada edisi terdahulu. Etm 
kepanjangan dari Event and Task 
Manager. etm dijalankan pada 
mode command line. Anda seperti 
menjadi hacker yang mengotak-atik 
kode-kode tertentu. Meski dalam 
mode command line, tampilannya 
tidak kalah menarik. etm pun dapat 
digunakan dalam mode GUI. Se- 
tiap kejadian atau hal yang Anda 
catat, tentu saja disertai dengan fi- 
tur alarm. Sehingga proses penting 
yang sudah dijadwalkan tidak akan 


terlewatkan. Task yang perlu Anda 
lakukan akan ditampilkan secara 
bersamaan dengan event. Cara me- 
masukkan data untuk kedua hal 
tersebut sangatlah mudah. Anda 
hanya perlu satu line sederhana 
saja. Semua sudah dapat Anda buka 
atau tampilkan pada jendela termi- 
nal atau cli. » Su 


PEMBUAT: Daniel Graham 

SITUS: www.duke.edu/-dgraham/ETM 
LISENSI: GPL / Free 

DEPEDENSI: X Window, dateutil 
REOUIREMENT: - 


22 04/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Cybercriminals are good. 


Pekat 


CIA 


Seringkali jarak merupakan kendala gagalnya sebuah pertemuan penting. Sekarang 


bukan alasan lagi, dengan aplikasi web conferencing. 


Kemajuan teknologi dan informasi 
yang sangat cepat pada saat ini, mem- 
buat semua segi kehidupan berjalan 
seiring dengan teknologi itu sendiri. 
Mulai dari rumah, sekolah, sam- 
pai perkantoran sudah menerapkan 
teknologi yang disebut dengan Inter- 
net. Istilah online pun sudah sangat 
sering Anda dengar setiap hari, khu- 
susnya untuk dunia perkantoran yang 
saat ini sedang berlomba-lomba un- 
tuk menjadi online. 

Dunia sekolah dan perkantoran 
zaman sekarang sudah menerap- 
kan sistem online, mulai dari pem- 
bayaran, pendaftaran, sampai se- 
buah pertemuan penting atau yang 
biasa disebut dengan meeting dapat 


dilakukan melalui Internet secara 
online beramai-ramai. Hal inilah 
yang membuat perbedaan waktu dan 
jarak, sudah tidak berpengaruh lagi 
untuk melakukan sebuah pertemuan 
atau rapat. 

Banyaknya aplikasi-aplikasi yang 
disediakan untuk melakukan per- 
temuan secara online dan real time 
dapat Anda gunakan, dari yang ber- 
bayar hingga yang bersifat open- 
source. Sekarang, Anda tinggalkan 
yang berbayar atau proprietary, dan 
gunakan versi open source. Salah 
satu aplikasi web conferencing yang 
bersifat open source adalah Open- 
Meetings. 

OpenMeetings 


adalah aplikasi 


gratis berbasis open source yang me- 
mungkinkan Anda untuk mengatur 
langsung sebuah konferensi di web. 
Anda dapat menggunakan mikrofon 
atau webcam, berbagi dokumen, ber- 
bagi layar atau semua catatan rapat. 
Hal ini tersedia sebagai layanan host 
atau Anda dapat men-download dan 
menginstal sebuah paket pada server 
Anda, tanpa adanya batasan un- 
tuk pengguna OpenMeetings. Anda 
dapat melihat tentang OpenMeetings 
pada alamat http://code.google.com/ 
p/openmeetings/. 


FITUR OPENMEETINGS 


OpenMeetings mempunyai banyak 
fitur-fitur, antara lain: 


24 04/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


@ Video/Audio. 

@ Melihat desktop dari tiap peserta 
rapat. 

@ Whiteboard sebagai tempat menu- 
lis edit, dan lain-lain. 

@ Sistem moderator. 

@ Sistem rapat online yang bersifat 
public dan private. 

@ dan masih banyak lagi. 


SYSTEM REOUIREMENT 


Spesifikasi sistem yang digunakan 
untuk membuat server OpenMeetings 
kali ini, antara lain: 

@ AMD Athlon. 

RAM 512 MB. 

HDD 10 GB. 

Ubuntu 8.04 LTS Server. 

IP Public yang dapat diakses me- 
lalui Internet. 


Dengan spesifikasi di atas Open- 
Meetings sudah dapat digunakan 
dengan baik, dan tanpa masalah. 


SKENARIO 


Skenario di sini adalah alur peng- 
gunaan OpenMeetings. Pada tutorial 
kali ini, OpenMeetings menggunakan 
IP public dimana OpenMeetings 
nantinya akan diakses oleh client 
melalui Internet dari dalam kantor 
maupun luar kantor. 

Hal yang harus Anda perhatikan 
adalah: 

@ IP public harus dapat diakses dari 
jaringan Internet. 

@ Pada konfigurasi modem ataupun 
server nantinya, ada beberapa 
port yang harus Anda buka untuk 
kelancaran menggunakan Open- 
Meetings. Port yang digunakan 
antara lain: 5080, 8100, 1935, dan 
4445. Port-port ini akan digunakan 
mulai dari instalasi, sampai Anda 
menggunakan OpenMeetings 
nantinya untuk web conference. 
Hal ini berlaku untuk jaringan 
lokal kantor ataupun jaringan In- 
ternet yang dapat diakses dari luar 
kantor. 


INSTALASI OPENMEETINGS 


Instalasi OpenMeetings bisa di- 
katakan gampang-gampang susah, 


karena Anda harus menyesuaikan 
beberapa hal, yaitu seperti paket 
OpenMeetings dengan paket pendu- 
kung, seperti Java, MyS@L, dan pa- 
ket pendukung lainnya. Sebaiknya 
Anda menggunakan reporitori lokal 
atau dari DVD, agar instalasi ber- 
jalan lebih cepat. 


Instalasi paket pendukung 

1. Tahap pertama adalah menginstal 
paket swftools dengan perintah: 

# apt-get install swftools 
Biarkan proses instalasi berjalan 
hingga selesai. 

2. Kedua adalah melakukan instalasi 
MyS@L server sebagai penyimpan 
data dari user dan konfigurasi Open- 
Meetings nantinya dengan perin- 
tah: 

# apt-get install mysgl-server 
Pada saat pertengahan jalannya 
instalasi, Anda akan diminta un- 
tuk memasukkan password ad- 
ministrator MyS@L, yaitu root, 
masukkan password dengan 
benar, dan ingat-ingat password 
Anda. 

3. Kemudian, instal paket ffmpeg un- 
tuk multimedia, dengan perintah: 

# apt-get install ffmpeg 
Sama dengan paket lainnya, tunggu 
hingga selesai, dan pastikan tidak 
ada warning error yang muncul. 

4. Selanjutnya adalah instalasi apli- 
kasi office, yaitu OpenOffice.org 
sebagai salah satu fitur dari Open- 
Meetings untuk aplikasi perkan- 
toran, dengan perintah: 

#apt-get install xvfb openoffice. 

org-headless openoffice.org-base 

openoffice.org-writer openoffice. 
org-calc openoffice.org-impress 
openoffice.org-draw openoffice. 
org-math openoffice.org-filter- 
mobiledev openoffice.org-filter- 
binfilter msttcorefonts pstoedit 
libpaper-utils 
Instalasi OpenOffice memakan 
waktu yang cukup lama, dikare- 
nakan ukurannya cukup besar 
untuk di-download dari reposi- 
tori. Disarankan menggunakan 
repositori lokal atau mengguna- 
kan DVD. 


5. Sun Java jangan lupa diinstalasi, 
karena tampilan OpenMeetings 
menggunakan Java sebagai inter- 
face, dan juga koneksi ke MySAL 
nantinya menggunakan Java. 
Instalasi dengan perintah: 

# apt-get install sun-java6-bin 
sun-java6-jre sun-java6-jdk sun- 
java6-javadb 
Pada pertengahan instalasi, Java 
Anda akan diminta untuk menye- 
tujui agreement yang dibuat oleh 
Java. Klik Yes untuk melanjutkan 
instalasi paket pendukung lainnya. 

6. Tidak kalah pentingnya adalah 
paket pendukung untuk me- 
nampilkan gambar atau image 
pada OpenMeetings. Instalasi pa- 
ket ini dengan perintah: 

# apt-get install imagemagick 

ghostscript ttf-dejavu gs-gpl 
Tunggu hingga paket selesai di- 
instalasi. 

7. Paket terakhir yang akan diinstall 
adalah Adobe Flash Player, down- 
load dahulu dengan menggunakan 
wget, lalu instal. Langkah-lang- 
kahnya antara lain: 

# wget -c http://fpdownload. 
macromedia.com/get/flashplayer/ 
current/install flash player 10 
linux.deb 
Kemudian instal dengan perintah: 
# dpkg -i install flash player 10 
linux.deb 
Pastikan tidak ada error pada saat 
instalasi berjalan. Apabila Anda 
tidak mempunyai koneksi reposi- 
tori ataupun DVD repositori, pada 
DVD Infolinux edisi 4 kali ini, 
paket-paket di atas sudah dikum- 
pulkan, dan Anda dapat langsung 
menginstalasinya dengan perintah 
dpkg -—i (nama paket|.deb. 


Instalasi OpenMeetings 

1. Setelah semua paket pendukung 
sudah terinstal dengan baik, saat- 
nya untuk melakukan instalasi 
OpenMeetings. Anda dapat men- 
download OpenMeetings dari situs 
resminya. Saatnya men-download 
OpenMeetings dengan menggu- 
nakan perintah wget: 

# wget -c http://openmeetings. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 04/2010 25 


UTAMA 


-.. — 


1. Ya U00 Tan Ja 


00 -0011—--— 


Openmeetings - Installation 


serifata 


An mean me. 0. MAOmpanan amanah «0 12an 211.20 


Pengisian form instalasi OpenMeetings 


googlecode.com/files/red5s- 
openmeetings-rc5.zip 
Perintah ini akan langsung men- 
download paket OpenMeetings. 
Tunggulah hingga selesai. 

2. Paket OpenMeetings yang telah 
Anda download harus diekstrak 
terlebih dahulusebelum digunakan. 
Namun, sebelum itu Anda harus 
membuat direktori red5 terlebih 
dahulu di dalam direktori /opt, 
dan kemudian hasil ekstrak Open- 
Meetings dipindah ke dalam folder 
red5 yang telah Anda buat: 

# mkdir /opt/red5s 
Kemudian ekstrak OpenMeetings: 
# unzip red5-openmeetings-rc5.zip 
-d /opt/red5 
Berikan izin akses agar file .sh 
dapat dieksekusi oleh Anda: 
# cd /opt/red5/ 


# chmod 4x “.sh 


KONFIGURASI OPENMEETINGS 


Semua paket sudah siap, dan seka- 
rang menuju kepada tahap konfi- 
gurasi paket-paket. Konfigurasi ini 
sangat penting, dan sangat mudah 
dilakukan. Ikutilah beberapakonfigu- 
rasi di bawah ini untuk mengopti- 
malkan OpenMeetings. 


Konfigurasi MySOL 

1. Buatlah database sebagai media 
penyimpanan data aplikasi Open- 
Meetings. Nama database yang 
digunakan secara default adalah 
OpenMeetings: 


# mysgladmin -u root -p create 


Halaman Sign up OpenMeetings. 


openmeetings 
Tekan ENTER, dan Anda akan 
diminta untuk memasukkan pass- 
word administrator MyS@L yang 
telah Anda tentukan sebelumnya, 
pada saat instalasi MyS@AL Server. 


. Edit file my.cnf yang ada di dalam 


direktori  /etc/mysgl, dengan 
menggunakan editor kesayangan 
Anda. Beberapa baris yang ditam- 
bahkan, antara lain: 
Cari bagian (client), dan tambah- 
kan baris di bawah ini: 
default-character-set-utf8 
Cari bagian (Imysgll, dan tambah- 
kan baris: 
default-character-set-utf8 
Cari bagian (Imysgldj, dan tam- 
bahkan baris: 
default-character-set - utf8 
Skapscharasterssetscl ente, 
handshake 
collation-server - utf8 
unicode ci 
init-connect-' SET NAMES utf8' 
character-set-server - utf8 
Selesai, kemudian simpan atau 
save file my.cnf Anda. 


. Langkah terakhir adalah restart 


MyS@L server Anda dengan perin- 
tah: 

# /etc/init.d/mysgl restart 
Apabila terdapat error, periksa 
kembali penulisan file my.cnf 
Anda. 


Konfigurasi Open0ffice 
1. OpenOffice merupakan salah satu 


fitur yang disediakan oleh Open- 


Meetings. Anda harus melakukan 

edit pada file Setup.xcu, menggu- 

nakan editor: 
# vim /usr/lib/openoffice/share/ 
registry/data/org/openoffice/ 
Setup.xcu 

Masukan baris berikut setelah 

baris cnode oor:name-” Office”: 
«prop oor:name-”o0SetupConnection 
URL" oor:type-”xs:string"” » 
«value»socket,host-localhost,port 
-8100:urpx/value» 
«/prop» 

2. Simpan file Setup.xcu. 


Konfigurasi OpenMeetings 
1. Anda harus memberikan kete- 
rangan pada file konfigurasi Open- 
Meetings yang terhubung dengan 
MyS@L agar koneksi keduanya 
berjalan lancar. Masuk ke dalam 
folder OpenMeetings, dan salin 
file mysgl hibernate.cfg.xml men- 
jadi hibernate.cfg.xml: 
# cd /opt/red5/webapps/ 
openmeetings/conf 
# cp mysgl hibernate.cfg.xml 
hibernate.cfg.xml 
2. Edit file hibernate.cfg.xml pada 
bagian username dan password 
MyS@L Anda. Ubah bagian di 
bawah ini: 
«!- User / Password -» 
«property name-" connection. 
username" sroot«/property» 
«property name-" connection. 
password" »«/property» 
Menjadi 


«!- User / Password -» 


26 04/2010 w INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


«property name-" connection. 

username" sroot«/property» 

«property name-"” connection. 

password” »123456«/property» 
Pada property name, Anda dimin- 
ta untuk memasukkan user yang 
bertanggung jawab terhadap da- 
tabase OpenMeetings, dan proper- 
ty password Anda diminta untuk 
memasukkan password yang di- 
gunakan oleh user yang bertang- 
gungjawab atas database Open- 
Meetings. 
. Setelah selesai pengeditan, Anda 
sudah dapat langsung menjalan- 
kan OpenMeetings dari file 
eksekusi red5.sh: 

# cd /opt/reds 

# ./red5.sh 
Setelah file ini dijalankan, banyak 
proses berlangsung. Tunggu hing- 
ga file selesai proses dengan di- 
tandai munculnya port 4445 pada 
akhir proses. 
. Akses melalui browser Anda untuk 
memulai instalasi OpenMeetings 
melalui web dengan alamat http: 
/1202.169.54.158:5080/openmeet- 
ings/install. Apabila berhasil, hala- 
man instal OpenMeetings akan 
muncul di browser Anda. 


re5/ 
./red5.sh 


2. Setelah selesai, simpan filerc.local. 
Ketika me-restart server Anda, 
aplikasi OpenMeetings akan lang- 
sung dijalankan oleh sistem secara 
otomatis. 


TEST OPENMEETINGS 


Semua instalasi dan konfigurasi su- 

dah selesai, dan saatnya sekarang 

Anda mencoba untuk menjalankan 

OpenMeetings dari browser Anda. 

Pada tahap ini, OpenMeetings akan 

meminta Anda untuk melakukan 

sedikit konfigurasi melalui browser 

Anda. 

1. Buka browser Anda, dan ketikan 
alamat http://202.169.54.158:508 
0/openmeetings/install pada ko- 
lom url. IP 202.169.54.158 adalah 
IP public server dimana Open- 
Meetings diletakkan, 5080 adalah 
port yang digunakan oleh red5 un- 
tuk mengakses webapps. 

2. Pada browser Anda, tampil Open- 
meetings — Installation, dan hal- 
hal yang telah Anda lakukan se- 
belumnya pada tahap konfigurasi. 
Klik Continue With Step 1. 

3. Kemudian Anda akan melihat 
halaman konfigurasi adminis- 


Konfigurasi Startup 
OpenMeetings 
1. Startup di sini adalah ketika Anda 
melakukan booting server Open- 
Meetings Anda, aplikasi Open- 
Meetings akan berjalan secara 
otomatis, tanpa Anda jalankan 
file eksekusi OpenMeetings secara 
manual. Edit file rc.local dengan 
editor Anda, dan tambahkan be- 
berapa baris sebelum baris exit 0: 
# vim /etc/rc.local 
Tambahkan baris berikut ini pada 
file rc.local: 
# Opendffice 
/usr/lib/openoffice/program/ 
soffice “-accept-socket,host-loc 
alhost,port-8100:urp:StarOffice. 
ServiceManager” -nologo -headless 
-nofirststartwizard 
# OpenMeetings 


cd /usr/local/red5-openmeetings- 


trator OpenMeetings, masukkan 
username, password, e-mail, smtp 
server, smtp port sebagai informa- 
si pada saat OpenMeetings berja- 
lan nantinya. Apabila Anda tidak 
tahu hendak mengisikan apa pada 
kolom swf, dan lain-lainnya, biar- 
kan saja kosong, dan klik Install. 


. Pada proses di atas akan memakan 


waktu sedikit lama, karena ter- 
jadi proses peng-input-an data 
OpenMeetings ke dalam database. 
Jika sudah selesai, Anda akan 
mendapatkan tampilan Installa- 
tion Complete, dan klik Enter the 
Application. 


. Setelah Anda klik, tampilan akan 


dialihkan ke dalam tampilan login 
OpenMeetings. Untuk login, Anda 
dapat mengisikan user dan pass- 
word yang sudah dibuat sebelum- 
nya, dan klik Sign in. 


PENDAFTARAN USER 


Untuk menggunakan OpenMeetings, 
tiap user harus mendaftarkan ter- 


lebih dahulu user 


account-nya. 


Bagaimana cara mendaftarkan diri, 
ikuti langkah-langkah di bawah ini. 


1. 


Akses halaman login Open- 
Meetings, kemudian klik tombol 
Not a member?, dan kemudian 
akan muncul jendela Sign Up un- 
tuk mengisikan data diri user di 
sebelah halaman login. 


. Isikan User, Pass, Retype pass- 


word, Firstname, Lastname, Mail, 
Country, sesuai dengan keinginan 
Anda, kemudian klik Register. 
Apabila berhasil maka muncul 
konfirmasi pada pop-up: “You are 
successfully sign up”. 


. Verifikasi akan dikirimkan ke- 


pada Anda melalui alamat e-mail 
yang Anda masukan ke dalam ko- 
lom mail pada jendela Sign Up. 


. Setelah mengklik verifikasi 
tersebut, Anda dapat langsung 
menggunakan username dan 


password pada halaman login 
OpenMeetings. 


PENGATURAN PROFILE 


Anda dapat mengubah profile user 
pada OpenMeetings dengan cara yang 
mudah. Ikuti langkah di bawah ini: 


1. 


2. 


. Apabila 


Login terlebih dahulu melalui 
halaman login. 

Klik menu profile pada sebe- 
lah pojok kanan atas, dan akan 
muncul tampilan form isian di 
bawahnya untuk mengisikan atau 
mengedit profile Anda. 


. Isikan pada kolom yang telah 


disediakan dengan benar kemu- 
dian simpan dengan melakukan 
klik pada gambar disket berwarna 
biru pada bagian atas. 

ingin “menambahkan 
gambar untuk user, klik saja Up- 
load new Image pada menu isian 
profile, dan ubahlah gambar atau 
avatar yang hendak Anda guna- 
kan, kemudian simpan. 


CHATTING SESAMA USER 


Chat adalah salah satu fitur yang 


disediakan OpenMeetings. 


Untuk 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 04/2010 27 


UTAMA 


melakukan chat, Anda dapat meng- 

ikuti langkah di bawah ini: 

1. User harus login terlebih dahulu, 
dan kemudian pada halaman uta- 
ma ada jendela chat pada bagian 
bawah. Pada bagian kanan bawah 
menunjukkan user yang sedang 
login di dalam OpenMeetings. 

2. Untuk memulai chat, tuliskanlah 
kalimat Anda pada kolom teks. 
Tekan ENTER atau tekan tombol 
send untuk mengirimkan pesan 
Anda. Fitur chat ini disebut juga 
conference chat, karena hanya 
menggunakan fungsi chat dengan 
lebih dari satu orang secara bersa- 
maan. 


VIDEO CONFERENGE 


Video chat adalah fitur yang paling 

berguna apabila Anda melakukan 

meeting online, karena Anda dapat 

melihat siapa saja yang hadir di 

rapat online tersebut. Ikutilah lang- 

kah di bawah ini untuk melakukan 
rapat menggunakan video: 

1. User yang diundang rapat online 
harus login terlebih dahulu pada 
halaman login utama. 

2. Pada halaman utama, klik tab 
Meeting, dan Anda akan melihat 
3 pilihan, yaitu public conference 
room, public video only room, dan 
public video and whiteboard room. 
Sekarang, Anda pilih public video 
only room. 

3. Bagi yang login kali pertama, 
Anda akan bertugas sebagai mode- 
rator untuk semua anggota meet- 


ing. Pada saat Anda memilih pub- 
lic video only room, akan muncul 
jendela choose device, dimana 
Anda akan diminta untuk memilih 
webcam dan mikrofon yang Anda 
gunakan untuk berkomunikasi 
nantinya. Pilih, dan klik OK. 


. Setelah itu akan muncul popup 


Adobe Flash Player setting, klik 
Apply, dan kemudian muncul 
kotak yang menampilkan wajah 
Anda di sana. Ketika anggota 
rapat yang lainnya telah melaku- 
kan hal yang sama, wajah mereka 
pun akan ditampilkan pada kotak 
yang berbeda. 


. Sekarang, Anda sudah dapat 


melakukan rapat online dengan 
menggunakan video, dan berbi- 
cara kepada anggota rapat melalui 
mikrofon Anda. 


. Apabila ingin menuliskan sesuatu 


pada whiteboard, Anda dapat 
menuliskannya pada bagian 
whiteboard, dan apa yang ditulis 
dapat dilihat oleh anggota rapat 
lainnya. 


. Anda ingin menjadikan diri Anda 


sebagai moderator, klik Action 
- Apply for Moderation. Tunggu 
hingga moderator mengizinkan 
Anda untuk menjadi moderator 
dengan mengklik OK pada jendela 
Message di moderator. 


. Setelah selesai, Anda dapat ke- 


luar dari ruangan meeting den- 
gan mengklik menu Files — Back 
to Rooms, dan Anda akan keluar 
menuju halaman menu meeting. 


en 


00-00 21“ 55—5 


Jendela chatting sesama user. 


Public video conference. 


PRIVATE EVENT 


Private event adalah acara konfer- 
ensi yang sifatnya rahasia, dan dapat 
diikuti oleh lebih dari 200 orang seka- 
ligus, namun hanya moderator yang 
mempunyai izin untuk menggunakan 
video dan audio, bukan pada anggota- 
nya. 

1. Login melalui halaman utama, ke- 
mudian pilih tab Events. 

2. Klik private events untuk mema- 
suki ruangan rapat pribadi. Di 
sini, Anda hanya dapat memper- 
hatikan, dan mendengarkan apa 
yang ditampilkan oleh moderator 
pada papan whiteboard. 

3. Anda sebagai moderator dan user 
dapat melakukan upload file untuk 
ditampilkan pada papan white- 
board ruang rapat pribadi Anda. 

4. Ingin keluar dari ruang rapat, klik 
Files — Back to rooms, dan Anda 
akan diarahkan menuju halaman 
utama Events 


MENAMPILKAN GAMBAR 


OpenMeetings dapat menampilkan 
gambar atau image pada white- 
board rapat untuk dilihat oleh semua 
peserta. 

1. Anda sudah berada pada ruangan 
rapat, dan Anda berperan sebagai 
moderator yang akan menampil- 
kan gambar. Klik tab Files — File 
Upload. 

2. Muncul jendela popup choose a@ 
file, kemudian klik Select a File, 
dan browse file yang hendak Anda 
masukkan. Klik Open, apabila file 


28 04/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


sudah ditemukan. 


. Klik Start Upload untuk memu- 


lai proses upload file gambar ke 
dalam server, agar bisa di-load ke 
dalam ruangan rapat Anda. 


. Klik tab Files di sebelah tab Users, 


dan lakukan refresh untuk meli- 
hat list gambar yang telah Anda 
masukkan. Pilih gambar, dan bebe- 
rapa saat kemudian OpenMeetings 
akan menampilkan gambar terse- 
but ke dalam whiteboard. 


. Apabila Anda ingin menghapus 


gambar secara permanen dari 
server, klik tanda silang berwar- 
na merah untuk menghapusnya. 
Jika ingin menghilangkan gam- 
bar dari whiteboard saja, klik 
opsi Clear DrawArea pada tools 
whiteboard. 


MENAMPILKAN PDF 


Selain menampilkan gambar, pdf 
dapat diikutsertakan pada rapat. 
Ikuti langkah-langkah di bawah ini: 


1. 


Anda sudah berada pada ruangan 
rapat. dan berperan sebagai mo- 
derator yang akan menampilkan 
gambar. Klik tab Files — File Up- 
load. 


. Muncul jendela popup choose a 


file, kemudian klik Select a File, 
dan browse file yang hendak Anda 
masukkan. Klik Open, apabila file 
pdf sudah ditemukan. 


. Klik Start Upload untuk memu- 


lai proses upload file gambar ke 
dalam server, agar bisa di-load 
kedalam ruangan rapat Anda. 


. Klik tab Files di sebelah tab Users, 


dan lakukan refresh untuk meli- 
hat list file yang telah Anda ma- 
sukan. Pilih dan klik folder file, 
dan beberapa saat kemudian 
OpenMeetings akan menampilkan 
gambar tersebut ke dalam white- 
board. 


. Apabila Anda ingin menghapus 


folder file pdf secara permanen 
dari server, klik tanda silang ber- 
warna merah untuk menghapus- 
nya. Jika ingin menghilangkan 
gambar dari whiteboard saja, klik 
opsi Clear DrawArea pada tools 
whiteboard. 


MENAMPILKAN FILE OFFICE 


OpenMeetings memudahkan Anda 
menampilkan pekerjaan pada saat 
rapat online berlangsung, misalnya 
melakukan file openoffice, bahkan 
file office dari Microsoft office pun 
dapat ditampilkan. 


1, 


2. 


. Setelah folder terbuka, 


Pada ruangan rapat, klik tab Files 
— File Upload. 

Klik Select File, cari file, dan klik 
Open. 


. Klik Start Upload, dan tunggu 


hingga upload selesai. Pada ba- 
gian sebelah kiri halaman rapat 
ada folder file yang telah di-up- 
load sebelumnya, klik folder 
tersebut. 

Anda 
dapat melihat isi file yang di-up- 
load, dan untuk menampilkannya 
dapat melakukan klik pada bagian 
file yang hendak Anda tampilkan 
pada whiteboard. 


. Untuk menghapusnya dari white- 


board, klik tool Clear DrawArea. 


MENGELUARKAN PESERTA 
RAPAT 


Ada peserta rapat yang mengganggu, 
Anda sebagai administrator mempu- 
nyai wewenang untuk mengeluar- 
kannya dari rapat, bahkan mengha- 
pus account yang dimiliki. 


1, 


. Muncul 


Anda login sebagai administra- 
tor OpenMeetings terlebih dahulu 
melalui halaman login. 


. Klik menu administration, dan 


pilih tab Connections. 


. Pada kolom akan terdapat list 


user yang sedang login saat ini, 
pilih user, dan klik Kick User. 
jendela popup yang 
menanyakan apakah Anda benar- 
benar ingin mengeluarkan user 
ini, klik OK untuk mengeluarkan 
user tersebut. 


MENAMBAH ORGANISASI 


Organisasi merupakan hal yang pen- 
ting bagi seorang user, karena tanpa 
menentukan orgranisasi, user tidak 
dapat digunakan untuk mengikuti 
rapat. 


Ts 


Anda login sebagai administra- 
tor OpenMeetings terlebih dahulu 


melalui halaman login. 

2. Klik menu administration, dan 
pilih tab Organizations. 

3. Klik tanda tambah berwarna 
hijau, dan kemudian tuliskan nama 
organisasi pada kolom name. 

4. Setelah selesai, simpan organisasi 
dengan melakukan klik icon dis- 
ket berwarna biru. 

5. Untuk menghapus user yang ter- 
gabung di dalam sebuah organi- 
sasi, pilih organisasi pada bagian 
kanan, dan pada bagian kanan 
klik tanda silang berwarna merah 
pada user yang hendak dihapus. 


TROUBLESHOOT 


Permasalahan dapat timbul dari 
mana saja, di bawah ini beberapa 
masalah dan penyelesaiannya: 

1. Anda tidak dapat mengakses hala- 
man instal OpenMeetings, hal ini 
dapat disebabkan oleh beberapa 
hal, yaitu: 

e Pertama, proses eksekusi red5. 
sh belum selesai berjalan. 
Tunggu hingga selesai. 

e Kedua, OpenMeetings tidak 
dapat melakukan koneksi ke- 
dalam database. Periksalah file 
hibernate.cfg.xml, apakah kon- 
figurasi sudah benar. 

e Ketiga, port OpenMeetings ada 
yang terblokir firewall atau mo- 
dem Anda. Bukalah port-port 
tersebut terlebih dahulu. 

2. Ketika mendaftar verifikasi tidak 
terkirim di e-mail Anda, hal ini 
disebabkan oleh: 

e Alamat smtp server salah. Per- 
baiki pada halaman adminis- 
trator OpenMeetings. Pilihlah 
menu Administration - Config- 
uration, dan ubah bagian smtp 
server. 

e Kesalahan pada port SMTP 
yang Anda gunakan, ikuti lang- 
kah yang sama pada cara perta- 
ma, dan ubah nomor port yang 
Anda gunakan. 

4. Webcam Anda tidak tampak pada 
saat rapat berlangsung, berarti 
webcam belum terdeteksi. Coba- 
lah untuk melakukan refresh pada 
jendela webcam Anda.E 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 04/2010 29 


KOMUNITAS 


Para Direktur Kehutanan Belajar Linux 


Kementerian Kehutanan, baru-baru ini 

mengikuti pelatihan Linux dan software 
open source lainnya yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Ristek, di Gedung Mang- 
gala Wanabakti, Jakarta. Mereka itu adalah 
Kabiro Kepegawaian, Ir. Mudjihanto Soe- 
marmo, MM, Sekretaris Direktorat Jenderal 
Planologi Kehutanan, Ir. Ali Muhammad Ar- 
syad, M.Sc, Direktur Perencanaan Kawasan 
Hutan, Ir. Basoeki Karyaatmadja, M.Sc, dan 
Inspektur Wilayah 4, Ir. Anwar, M.Sc. 

Ali Muhammad Arsyad mengungkap- 
kan, “Kalau mau migrasi berhasil, harus 
dengan cara radikal. Hapuskan semua soft- 
ware bajakan dari kantor, tetapi, sekali lagi 
tetapi, latih semua pegawai, dan siapkan 
Ubuntu-nya!”. 

Menurut Suhartono dari Direktorat Pe- 
rencanaan Kawasan Hutan, sejak 2009 lalu, 
puluhan komputer di kantor pusat Kemen- 
terian Kehutanan telah dimigrasikan dari 
software proprietary ke berbagai sistem ope- 


passen pejabat setingkat eselon dua di 


rasi Linux. Beberapa pengguna Linux telah 
memanfaatkan aplikasi sistem informasi 
geografis, seperti GRASS dan Google Earth, 
selain aplikasi perkantoran seperti Open- 
Office dan Firefox. 

Kementerian Kehutanan juga mengem- 
bangkan distro Linux khusus, yang dina- 
makan SUH alias SuSE Hutan. Pada tahap 
awal kelahirannya, SUH difokuskan untuk 
menampilkan peta data kehutanan. Ke de- 
pannya, SUH diharapkan menjadi standar 
sistem operasi di Kementerian Kehutanan. 
mRUS 


Peserta Pelatihan Linux di Kementerian Kehutanan. 


Seminar Linux di UNPRI Tangerang 


tas Pramita Indonesia atau HMT UNPRI 

mengadakan seminar Linux for Educa- 
tion and Professional pada Sabtu, 6 Febru- 
ari 2010, di Heartline Center Building Lantai 
II, Jl. Permata Sari No. 1000, Villa Permata 
— Lippo Village, Tangerang, Banten. Menu- 
rut Ketua Panitia Fredy Fachruzian, semi- 
nar dengan tema “Implementasi dan Apre- 
siasi Teknologi Informatika berbasis Linux 
dalam Dunia Pendidikan dan Pekerjaan 
Sehari-hari” itu dihadiri sekitar 250 peserta 
dari kalangan kampus, sekolah, dan ma- 
syarakat umum. 

Seminar diawali dengan pengenalan 
Linux secara umum oleh dosen UNPRI 
Tjahjanto, S.Kom, MM. Materi kedua ten- 
tang manfaat dan keunggulan Linux dalam 
dunia pendidikan disampaikan oleh koordi- 
nator Open Source University Meetup LP3T 
Nurul Fikri, Unggul Sagena, S.Sos. Materi 
terakhir tentang peluang karier dan bisnis 
berbekal kompetensi di bidang Linux di- 


Hasta Mahasiswa Teknik Universi- 


sampaikan oleh pemimpin redaksi majalah 
InfoLINUX, Rusmanto Maryanto. 

Panitia menyediakan beberapa komputer 
yang telah diinstal Linux untuk mendemo- 
kan berbagai program di Linux. Para peserta 
tampak antusias mencoba Linux pada saat 
rehat kopi, dan setelah seminar. Suasana 
seminar yang baru pertama diselenggara- 
kan UNPRI ini terasa sangat meriah, karena 
panitia juga menyajikan pertunjukan Live 
Music, yang menampilkan band dan be- 
berapa penyanyi dari kalangan mahasiswa 
UNPRI.MRUS 


MA 


TEA Oa 
Para pelajar mencoba Linux setelah seminar di UNPRI. 


30 04/2010 » INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Daftar KPLI yang 


Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

GRUB 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 
Malang 

Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://tangerang.linux.or.id 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


Colocation dengan main link Fiber Optic 
peering,dengan AS 6453 Teleglobe dan AS 7473 STIX 
dengan back up satellite peering dengan HK IX 


€ #1 


Ir 
SAYATNY PA 


Pa 


| 
NO 


Vid 


Colocation Server 


mulai dari 


Juga Tersedia 


@ Rack Solution 


@ Dedicated Server 


hbs ACCOUNTING Ser Ver 


Paket Software Accounting Lokal yang 10016 memakai 
teknologi Web Based 


- Integrated, Pembelian, Produksi (Manufacturing), 
Penjualan, Pajak (PPh, PPN), Multi Currency, Multi 
Warehouse, Neraca, Rugi Laba. 

Unlimited User, Unlimited Cabang, REAL TIME! 
Server Linux/Windows. Client Web Browser. 
Free SMS plugin dengan eSMSis, 


Heavy Duty SMS Ser Ver 
eSMSis Ver. 2.1 Nobie Plug: for your Applications 


WEB BASED, Internet Ready 

Support BULK SMS (sender Text) 

Easily connected to external database 

Multi GSM/CDMA Modems with Automatic Same Operators 
sending 

Unlimited Users/Groups/SubGroups 

Multi Users, User Ouota, 

SMS to Email, Email to SMS 


SMS Server & Gat 


Einuxindo 


Wisma SLIPLSU:te #4153 
Emaik Info@lmwando.com 
1. LeendiS Parman, Kav £ 

Jakarta 11480 


(021)5362390 
www.Linuxindo.com 


PROVEN ! Used by Hundreds of Multinational Companies. 


ket Lengkap, Ekonomis dan Professional termasuk Konsultasi, Maintenance 
Training & Setup 
IN Pengalaman lebih dari 5 tahun melakukan migrasi Linux untuk 
| perusahaan-perusahaan TBK/Multinasional 
nya butuh waktu 2 - 5 minggu saja (20 Servers, 1000 Desktop Terminals !!) 
pergunakan Linux Enterprise Bebas ! Tidak perlu bayar lisensi Linux 
Enterprise tahunan. 
Is Linux sehingga sudah sangat berpengalaman dalam melakukan migrasi 
Linux dengan cepat dan lancar tanpa menganggu proses bisnis sehari-hari, 


asa 


$ Paket A-Z Linux (PAKAZ) 


Linux C t & Fundamental 36 hours 
nux Concepi mental 
Linux System Administration £ s ida @ 5 lapak 
Linux Internet « Intranet Server nly : Rp.4.850. 5 
HA Linux Security Limited Seat - Small Class 
Ketik Info PAKAZ kiri SMG ke 0856 7771030 SMS Server powered by #SMSis (www.eSMSIs.com) 
an 


, Zimbra Collaboration Suite is a BEA email server solution with 
unigue features: 
je mail with shared public folders 16 hours 
ema from Global Address List «4 days @4 hours) 
Calendars 
nline document authoring and edit history ONLY : Rp. 2.950.000,- 
Instant Messaging & Tasks application Limited Seat !! 
tore attachments online in a briefcase 


PRAKTIK INSTAN 


Instalasi Google Android SDK 


Pada pertengahan tahun 2010, pasar smartphone berbasis Google 
Android diprediksi akan booming di Indonesia. Sebelum hal ini terjadi, 
mari kita berkenalan dahulu dengan Google Android DK. 


Dalam dua tahun terakhir ini, telah mencuat sebuah | 1. Sebelum Anda dapat menginstalasikan Android 
sistem operasi baru untuk smartphone bernama Google SDK, instalasikan terlebih dahulu paket Java »- 1.5. 
Android, yang perlahan-lahan mulai digunakan oleh Dalam percobaan ini, penulis menggunakan Ubuntu 
berbagai vendor smartphone di dunia. Melihat hal ini, 9.10. Untuk menginstalasikan paket OpenJDK 1.6 di 
peluang bisnis membuat software untuk smartphone sistem Ubuntu 9.10, penulis cukup menjalankan 
berbasis Android masih sangat terbuka. Apalagi, perintah berikut di Terminal (Gambar 1). 
Android SDK (Software Development Kit), juga $ sudo apt-get install openjdk-6-jre 
tersedia secara gratis. Pada Praktik Instan edisi ini, | 2. Setelah paket OpenJDK 1.6 terinstalasi dengan baik, 
InfoLINUX akan membahas proses instalasi Android kita akan melanjutkan dengan melakukan proses insta- 
SDK, serta contoh penggunaannya. lasi paket Android SDK. Paket Android SDK dapat di-- 
download dari url http://developer.android.com 
Instalasi Android SDK /sdk/index.html. Dalam percobaan ini, penulis men- 
Tahap instalasi paket Android SDK adalah sebagai download paket Android SDK untuk platform Linux 
berikut. (android-sdk r04-linux 86.tgz). 


Panduan Gambar 


Instalasi paket OpenJDK 1.6. 


Chao0g Per hagen f9 mentah 


BEA er danuratan 
“ 3 


Oweenteman 


euert Desa 


Beri tanda centang pada opsi "Force https://...."'. Versi Android SDK yang telah terinstalasi. Membuat file AVD yang baru. 


INSTAN 


. Pindah ke direktori tempat Anda menyimpan hasil 
download Android SDK. Dari halaman Nautilus File 
Manager, klik ganda file tarball Android SDK 
tersebut, lalu klik Extract. Maka file tarball Android 
SDK akan terekstrak ke direktori yang Anda pilih. 
(Gambar 2). 

. Selesai melakukan proses ekstrak, masuk ke direktori 
hasil ekstrak Android SDK. Dari direktori tersebut, 
masuk lagi ke direktori "tools". Pada direktori tools, 
Anda akan menemukan sebuah file bernama "android". 
Klik ganda file "android" tersebut untuk melakukan 
sejumlah konfigurasi (Gambar 3). 

. Tak berapa lama akan tampil halaman Android SDK 
dan AVD Manager. Dari halaman ini, klik menu 
Settings yang terdapat di bar sebelah kiri, lalu beri 
tanda centang pada opsi "Force https://... sources to 
be fetched using http://..." yang terdapat di bagian 
Misc (Gambar 4). 

. Selanjutnya, pilih menu Installed Packages. Dari 
menu ini, klik button Refresh yang terdapat pada 


7. Setelah menginstalasikan SDK yang dibutuhkan, 


selanjutnya kita akan membuat virtual device. Klik 
pada bagian "Virtual Device", lalu klik button New. 
Setelah tampil halaman Create new AVD, isikan 
sejumlah parameter seperti nama device (dalam 
contoh diisi: Test-Android), target (dalam contoh 
dipilih: Android 2.1 - API Level 7), besar ukuran SD 
Card yang dibutuhkan (dalam contoh diisikan: 2048), 
dan tambahan hardware lain yang Anda inginkan un- 
tuk berjalan di emulator (dalam contoh ini ditambah- 
kan GPS, Accelerometer, Track-ball, dan 
touch-screen). Setelah selesai, klik Create AVD. 
Tunggu beberapa menit, dan virtual device akan segera 
dibuat (Gambar 6). 


. Setelah virtual device terbuat, klik button "Start", 


dan button "Launch" dari dialog berikutnya. Tak 
berapa lama, emulator Android akan segera 
berjalan. Sampai sini, Android SDK sudah dapat 
berjalan dengan baik (Gambar 7). 


bar sebelah kanan, lalu klik Update All... Saat 
tampil halaman Choose Packages to Install, klik 
button "Install Accepted". Tunggu beberapa saat, 
dan paket yang dibutuhkan akan segera di- 
download dari Internet, dan diinstalasi. Setelah 
selesai terinstal, Anda akan melihat seluruh SDK 
yang telah terinstalasi di bagian "Installed 
Packages" (Gambar 5). 


Instalasi Eclipse 

Untuk mempermudah pembuat aplikasi Android SDK, 

kita akan menginstalasikan Eclipse sebagai IDE. 

1. Karena dalam uji coba, penulis menggunakan distro 
Ubuntu 9.10. Untuk melakukan proses instalasi 
Eclipse, penulis cukup menjalankan perintah 
berikut: (Gambar 8). 


$ sudo apt-get install eclipse 


Gan Tam ee GG yr #ewecabara Maan 
Ha ea ama A3 managn 7 
-i Le In Ga an 
: 2 


aan K 
TA 0 0021 Kat rnua teman Ketua Yavgata bayan Panai Mode Yap 
na Part 3914 Wan menta - 
Ia Hu Uu Di e 
Amami 8 evan "0 
2 


G0 tnegan Segruh 


3 Unara- Lg yan 


Trariha Per using tie Andres SD00 

We brt yru pat mart LO Get Cimtat Ind mnote 
ruad tua Arit 

00 Tan Ia me tertan snga Ketadan ka Ganga Pas La 


De UE Ao tea Beta Mandnaka. Kaset. Mane Aiu “Ws 


pnan ana temen 


Wet mnta (reva w setast & man 
W diantar Seto an akatatatent Detta 
raga Iu aan 
—.0.uwm 
(aa Ipa Mara 
renang re 
— merata - 
KN luka ser — ka 
ayang rona 
O ne10 00 ten 
: Can 
———- 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 04/2010 33 


INSTAN 


Geuaaa nam Tm GG) 


2. Setelah paket Eclipse terinstalasi dengan baik, Anda 


dapat menjalankan aplikasi Eclipse dari menu Appli- 
cations | Programming | Eclipse. Saat muncul per- 
tanyaan yang menanyakan direktori Workspace, Anda 
dapat mengklik Browse untuk memilih direktori kerja 
yang lain, atau langsung mengklik OK untuk 
menerima direktori default kerja yang diberikan. Tak 

lama, akan tampil halaman utama Eclipse (Gambar 9). 

. Untuk dapat membuat aplikasi Android di platform 

Eclipse, kita harus menginstalasikan plugin Android 

di Eclipse. Namun, karena masih terdapat bugs di 

Eclipse untuk menginstalasi plugin ini, maka kita 

akan memperbaiki dengan cara berikut: 

@ Dari halaman Eclipse, klik menu Help/Install 
New Software (Gambar 10). 

@ Pada halaman Install, klik tombol Add. 

@ Pada halaman Add Site, tambahkan 
http://download.eclipse.org/releases/galileo/, pada 
parameter Location, dan isikan "Galileo" pada 
parameter Name. Setelah itu, klik OK (Gambar 11). 

@ Setelah kembali di halaman Install, klik drop 
down menu Work with, lalu pilih alamat situs 
Galileo yang baru saja ditambahkan. 

@ Dari situs ini, instalasikan paket WST Server 
Adapter (masukkan kata kunci WST di kotak 
Search) (Gambar 12). 

@ Klik Next, dan ikuti sejumlah wizard untuk 


Panduan Gambar 


anal 13 
Ve Uat Mangan Nego Penak Men Menma int 


» 
- 


Penemu ar Me Dean ma mar aNa Apa 1D .ye DER aa 3 DK ADA | 


34 04/2010 INFOLINUX 


Ke ES  .— 


3 an se 114 


Ge UN Yonyan togeh Pemut Ne Mou ttp 


(eta Te bat af SE Target beta 0 rey semat erat ya Set AERAy a01 


menyelesaikan proses instalasi. (Gambar 13). 
@ Setelah proses instalasi selesai, restart Eclipse. 


4. Setelah memperbaiki bugs yang terdapat di Eclipse, 


selanjutnya kita akan menginstalasikan paket 

Developer Tools Android untuk Eclipse. Lakukan 

langkah berikut untuk melakukan hal tersebut: 

@ Dari halaman Eclipse, klik menu Help/Install 
New Software. 

@ Pada halaman Install, klik tombol Add. 

@ Pada halaman Add Site, tambahkan https://dl- 
ssl.google.com/android/eclipse/, pada parameter 
Location, dan isikan "Android" pada parameter 
Name . Setelah itu, klik OK (Gambar 14). 

@ Setelah kembali di halaman Install, klik drop 
down menu Work with, lalu pilih alamat situs 
Android yang baru saja ditambahkan. 

@ Dari situs ini, instalasikan paket Developer Tools 
(Android DDMS & Android Development Tools) 
(Gambar 15). 

@ Klik Next, dan ikuti sejumlah wizard untuk 
menyelesaikan proses instalasi (Gambar 16). 

@ Setelah proses instalasi selesai, restart Eclipse. 


. Setelah paket Developer Tools untuk Android terins- 


talasi dengan baik, berikutnya kita akan 
menyesuaikan PATH SDK Android berada. Dari 
Eclipse, klik menu Window | Preferences. Pada tab 
sebelah kiri, klik Android. Pada tab sebelah kiri, 


G reretan Kam Sreen GG 
java binyne she 


Te Uat Dn Kernpan Kayen Pepeet Tetua Wetan Tw 


Satert 8 muara 


wira 


www.infolinux.web.id 


DO Due Dr TO LENU MAAN 4 mena UTNUa Ya tera Pa ws san) 


r. 


PRAKTIK INSTAN 


Dat. Mean Bet | maw Android Projort 


sesuaikan isian parameter SDK Location dengan 
letak direktori SDK Android berada. Caranya, klik 
Browse, lalu arahkan ke direktori SDK Android di 
harddisk Anda. Klik Apply untuk mengaktifkan 
perubahan, lalu klik OK. (Gambar 17). Sampai sini, 
Eclipse sudah siap digunakan untuk membuat 
aplikasi Android. 


Proyek Android Pertama 

Seperti halnya buku pemrograman, proyek pertama kita 

akan membuat proyek Android untuk menampilkan 

kalimat Hello, Android! 

1. Untuk memulai pembuatan proyek Android, dari 
halaman Eclipse, klik menu File | New | Project... 

2. Saat tampil halaman New Project, klik Android | 
Android Project. Klik Next (Gambar 18). 

3. Pada halaman New Android Project, isikan sejumlah 
parameter yang ada. Sebagai contoh, Project name 
diisikan: HelloAndroid, Application name: Hello, 
Android, Package name: com.android.hello, Create 
Activity: HelloAndroid, Min SDK Version: 2. Klik 
Next (Gambar 19). Saat tampil halaman selanjutnya 
yang menjelaskan API Level dari target versi 
Android yang akan digunakan, klik saja Finish 
(Gambar 20). 

4. Setelah kembali ke halaman Eclipse, klik menu 
Window | Show View | Project Explorer. 

5. Dari halaman Project Explorer, kita akan mengedit 


Genoa nam "mu 1) (9 setan Man pasa 2 | 
ve 


hot Mfaciar Wet | maw Aretrvnd Taat Penjort 


Owen 4 ha maan 


Informasi API Level dari versi Android yang akan digunakan. 


Dekan Naa Setan GG) 


file HelloAndroid.java. Untuk melakukan hal ini, 
klik HelloAndroid»src»com.android.hello» 
HelloAndroid.java. Lanjutkan dengan memodifikasi 
file HelloAndroid.java, sebagai berikut: (Gambar 21). 

package com.android.hello: 

import android.app.Activity,: 

import android.os.Bundle: 


import android.widget.Textview,: 


public class HelloAndroid extends Activity ( 
/xx Called when the activity is first created. “/ 
@Override 
public void onCreate (Bundle savedInstanceState) ( 
super.onCreate (savedInstanceState): 
TextView tv - new TextvView(this): 
tv.setText ("Hello, Android!") : 


setContentView (tv): 


) 

6. Untuk menjalankan source code, dari Eclipse klik 
menu Run | Run. (Gambar 22). Saat tampil halaman 
konfirmasi ingin menjalankan 'HelloAndroid' dengan 
cara apa, pilih saja Android Application, lalu klik 
OK (Gambar 23). 

1. Jika proyek Android pertama Anda sukses, pada 
halaman emulator Android, akan ditampilkan 
kalimat Hello, Android! (Gambar 24). 8 

Supriyanto (suptiyanto @infolinux.co.id) 


PAN 7 “2 
Pe Ia Ulun De ana eegan been Pemaat Mr He 


3 PA Aa NN ..-.. 


Edit file source code HelloAndroid.java. 


peva angan 2 | 


Lie hat Iefactar Hat Yoean Wevigata layan aset Moda ttg 


dx. ox 


. .. »i " 


(PTT PT PE PT TE PT 
al Ia Kemlomias Kas Lertan Kos Kos. 
Lada dalan Jas benda Modi 


Oa rutan 
Mn henna Kar 


Run source code HelloAndroid.java yang telah dibuat. Pilih Android Application untuk menjalankan aplikasi. Tampilan aplikasi HelloAndroid.java yang sedang berjalan. 


NETADMIN 


Opentiler: 


Bagian 1 dari 2 Tulisan 


Distro Khusus SAN/NAS 


nda butuh network storage management system yang mudah dalam 
pengoperasian, mudah dalam administrasi, mendukung banyak protokol, 
serta murah biaya? Jika itu yang Anda inginkan, gunakan saja distro 
Openfiler. Berikut petunjuk instalasi distro Openfiler. 


Openfiler adalah distro Linux khusus 
yang menyediakan layanan network 
storage management berbasis 
file (Network Attached Storage/ 
NAS), dan layanan network storage 
management berbasis block (Storage 
Area Network/SAN). Openfiler 
mendukung banyak protokol, seperti 
CIFS, NFS, HTTP/DAV, FTP, dan 
juga iSCSI yang dapat diterapkan 
untuk menyediakan layanan SAN 
yang hemat biaya. 

Pada artikel kali ini, penulis hanya 
akan menjelaskan proses instalasi 
Openfiler sebagai solusi mudah dan 


openfiler 


Gambar 1. Halaman awal instalasi Openfiler. 


PeMaana aan ra mangan "4 


sana 


Dvsk Setup 


AAN MA PENATANA 


- - 


Gambar 4. Halaman setup partisi harddisk. 


36 04/2010 » INFOLINUX 


Keyboard - 
Conligaration me. 


murah untuk implementasi network 
storage management. Penulis akan 
menjelaskan proses administrasi 
Openfiler dengan kasus pemanfaatan 
Openfiler sebagai SAN storage via 
iSCSI, pada artikel berikutnya. 


Download Openfiler 

Anda dapat memperoleh distro 
Linux Openfiler melalui situs www. 
openfiler.com. Atau Anda dapat 
juga — men-download — langsung 
melalui URL  http://www.rpath. 
org/downloadImage?fileId-2670. 
File iso Openfiler 2.3 juga dapat 


Dee Yana am .... ... 


Gambar 2. Konfigurasi keyboard. 


Hemuna Kn 0... 0. 


Gambar 5. Detail pembuatan partisi baru untuk root filesystem. 


Anda temukan dalam bonus DVD 
InfoLINUX edisi ini: 

# wget -b http://www.rpath.org/ 

downloadImage?file1d-26707 

Hasil dari proses download den- 

gan wget di atas adalah sebuah file 
yang memiliki nama openfiler-2.3- 
x86-discl.iso. Selanjutnya, bakar file 
iso openfiler tersebut ke dalam CD/ 
DVD. 


Instalasi Openfiler 

Langkah pertama, masukkan CD/ 
DVD Openfiler yang telah Anda bakar 
ke CD/DVD Drive, kemudian boot 


Disk Partitioning 
Setup 


On 
Gambar 3. Setup partisi harddisk. 


en 
ae Serap Tn “—— 


| 


ena ana ... 0 


ng H1 S0 aa KN Kan gNA, 


Disk Setup 


Unnam | | Gemme tam ..m.|'.m 


Gambar 6. Daftar partisi yang telah dibuat. 


www.infolinux.web.id 


komputer dengan urutan boot pertama 
adalah CD/DVD Drive. Screen instalasi 
Openfiler pertama akan tampak seperti 
pada Gambar 1. Pada screen awal ini, 
Anda cukup menekan tombol Enter 
untuk memulai proses instalasi (lihat 
Gambar 1). 

Berikutnya, sistem installer Open- 
filer akan meminta Anda untuk 
melakukan testing media CD/DVD. 
Pada bagian ini, Anda abaikan saja 
proses testing media CD/DVD Open- 
filer (skip). Setelah itu akan muncul 
Welcome Screen. Pada saat muncul 
Welcome Screen, tekan tombol Next. 
Selanjutnya, akan muncul screen 
konfigurasi keyboard sebagaimana 
terlihat pada Gambar 2. Pilihlah je- 
nis keyboard yang sesuai. 

Langkah berikutnya adalah 
melakukan pembuatan partisi hard- 
disk untuk sistem Openfiler. Pada 
bagian ini, sebaiknya Anda buat par- 
tisi harddisk secara manual dengan 
memilih radio buton yang berlabel 
“Manually partition with Disk Dru- 
id”, sebagaimana yang dapat Anda 
lihat pada Gambar 3. 

Selanjutnya, tekan tombol Next 
untuk melanjutkan proses pembuatan 
partisi harddisk secara manual, maka 
selanjutnya akan muncul screen se- 
perti pada Gambar 4 (dalam gam- 


bar, menunjukkan bahwa komputer 
penulis yang akan diinstal Openfiler 
memiliki dua buah harddisk, yakni 
hda dan hdb). Pada screen setup par- 
tisi (Gambar 4), pilih drive yang akan 
diinstal (hda), lalu tekan tombol New 
untuk membuat partisi baru. Kemu- 
dian buat partisi baru untuk sistem 
Openfiler, seperti tampak pada Gam- 
bar 5. Hasil partisi yang telah dibuat, 
akan terlihat seperti pada Gambar 
6. Setelah selesai membuat partisi, 
lanjutkan proses instalasi dengan 
menekan tombol Next. 

Halaman selanjutnya adalah 
halaman konfigurasi jaringan. Jika 
Anda ingin menggunakan IP din- 
amik melalui DHCP, maka proses 
instalasi dapat dilanjutkan dengan 
menekan tombol Next. Namun, se- 
baiknya menggunakan IP statik atau 
konfigurasi jaringan secara manual. 
Untuk itu, tekanlah tombol edit, seb- 
agaimana yang tampak pada Gambar 
7.Setelahmelakukankonfigurasijari- 
ngan secara manual, proses instalasi 
akan berlanjut dengan proses pemili- 
han zona waktu. Pilihlah zona waktu 
Asia/Jakarta, sebagaimana tampak 
pada Gambar 8. 

Langkah selanjutnya setelah pe- 
milihan zona waktu adalah pembe- 
rian password root (lihat Gambar 


NETADMIN 


9). Isikan password root dengan 
gabungan karakter huruf dan angka. 
Pastikan juga kalau password root 
yang diberikan, mudah diingat oleh 
Anda. Setelah memberi password 
root, tekan tombol Next, dan se- 
lanjutnya proses instalasi Openfiler 
akan berlangsung (lihat Gambar 10). 
Setelah proses instalasi berakhir, 
sistem akan melakukan restart, dan 
selanjutnya akan melakukan proses 
boot kembali. Pada saat muncul grub 
bootloader hasil instalasi Openfiler, 
pilih option Openfiler NAS/SAN. 
Setelah proses boot sistem Open- 
filer berjalan, maka Anda sudah 
dapat mengakses sistem Openfiler 
untuk melakukan administrasi, baik 
dari konsol atau melalui halaman 
administrasi Openfiler berbasis web, 
dengan mengakses url https://ip-ad- 
dress:446. Pada halaman login, ma- 
sukkan username “openfiler”, dan 
password sesuai password root yang 
ditentukan pada saat instalasi. (lihat 
Gambar 11). Jika username dan 
password yang dimasukkan sesuai, 
Anda dapat segera melihat halaman 
administrasi Openfiler (Gambar 12). 
Pada artikel selanjutnya, akan 
dibahas tentang administrasi Open- 
filer. 
Henry Saptono (boypyt@gmail.com) 


Netmork 


Configaration pa menam— —a ve 
21 ed Kk 


0 aa PP 


— - ——c 


2 emng Kam 


Gambar 10. Progress proses instalasi Openfiler. 


www.infolinux.web.id 


pama Ka ... .— 


aan 


Sen neh wara $ wc 


ae ame Paman Pa me 


3 .. . CG 


Gambar 11. Halaman login - openfiler web administration tool. 


Live me | | Denata 0m. 


Gambar 12. Halaman utama Openfiler web administration tool. 


INFOLINUX » 04/2010 37 


W 


38 


ARNUX 


Dartar Warnet Bergasis LiNux Di INDONESIA 


DKI - Jakarta 


Alcatraz, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 
Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 33, Jakarta Barat 
Home.Net, Meruya, Jakarta Barat 

Awaludin II, TanahAbang, Jakarta Pusat 

Garasi.Net, Jl. Taruna Raya No. 31, Jakarta Pusat 
Muara Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok G.V No. 476 
Johar Baru, Jakarta Pusat 

ComNet, Petukangan, Jakarta Selatan 

Flash.Net, Warung Buncit, Jakarta Selatan 

Kazenet, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 

M-Net Open Source Internet, Jl. M. Kavling No.3 RT 
1/13, Kebon Baru, Jakarta Selatan 

NixNuxNet, Jl. Nangka No. 6 RT 2/5, Tanjung Barat, 
Jakarta Selatan 

@-Net, Jl. Raya Lenteng Agung, Gardu (Seberang UP), 
Jakarta Selatan 

Simpul, Mampang, Jakarta Selatan 

Tido's.Net, Kebagusan, Jakarta Selatan 

Warnet USS, Jl. Raya Pasar Minggu No.42 Durentiga, 
Jakarta Selatan 

AANet, Condet, Jakarta Timur 

Prima.Net, Kel. Makassar, Jakarta Timur 
WarnetKoe, Pondok Kopi, Jakarta Timur 

Fabian.Net, Latumeten II, Jakarta Utara 

AANet, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara 
Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a (depan Polsek) 
Tanjung Priok, Jakarta Utara 


awa Barat dan Banten 

Warnet Nidar, JL. Tentara Pelajar No. 19A, Banjar 

GBM Net, Jl. Babakan Loa No. 57 Cimahi, Depan 

Politeknik Gizi Bandung 

HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, Cibaduyut, Bandung 

Amsterdam Internet Cafe, Jl. Raya Kodau (samping 

Alfamaret), Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi 

@ Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya Hankam No. 92-94 

Pondok Gede, Bekasi 

@ Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D Perumnas I Kranji, 

Bekasi 

@ Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok P No. 7 Bekasi 

Selatan, Bekasi 

Data Prima Comp, Cileungsi, Bekasi 

Globalnet, Jl. Jababeka Raya Blok B No. 23 Belakang 

Ruko BCA, Cikarang, Bekasi 

@ Azoebs Linux Corners, Jl. Babakan Tengah No. 23 

Dramaga, Bogor 

@ Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No. 1 Citeureup Cibinong, 

Bogor 

Gotne House, Jl. Songgi Raya No. 5, Bogor 

JogloNet, Jl. Siliwangi No. 41 (SMKN 1 / ICT Center), 

Cianjur 

@ F&D INTERNET, Jl. Salak II Pondok Cina (belakang 

BSI Margonda), Depok 

Majao Computer, Pondok Petir, Sawangan, Depok 

R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 Depok Timur, 

Depok 

@ Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok Cina (belakang 

Stasiun UI), Depok 

@ Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII / 11A Gg. Senggol, 

FKM UI, Depok 

@ Warnet Orbital, 

Barat, Karawang 

@ Revonet, JL. K.H. Abdul Halim (Depan GGM/UNMA), 

Maj alengka 

@ FriendsNet, Jl. Raya OTTISTA No. 20, Depan Rumah 

Sakit PTP VI II, Subang 

@ Warnet Naila, Jl. R.A. Kosasih Gg. Ampera 29, Ciaul, 

Sukabumi 

@ Biru.net, Jl. Angkrek No.74, seberang Gapura ke 

Kampus UNSAP, Sumedang 

O'net Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan, Tangerang 

@uantum.net, Jl. Sunan Gunung Jati No 50, Ciledug, 
Tangerang 

@ @.net, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 42, Ciledug, 

Tangerang 

Starnet, Cimone, Tangerang 

Artanita , Jl. Cieunteung No 112 A (Sebelah SMK 

Artanita| Tasikmalaya 

@ Citra (Koperasi Pegawai Telkom), Jl. Otista No. 06, 

sebelah Kantor Pos, Tasikmalaya 

@ Kharisma, Jl. Ampera No. 142, Depan SD Gunung 

Lipung, Tasikmalaya 

Warnet Salsabila I, Jl. Rajawali 105, Kp. Siluman, 

Cibeureum. Tasikmalaya 

Warnet Salsabila II, Jl. Kol. Abd. Saleh Cicurug Ojo 

— Cikalang,Tawang, Tasikmalaya 


Jawa Tengah dan Yogyakarta 
Adzkanet, Jl. Raya Pucang-bawang KM 4, Banjarnegara 

2 My-Net, J1. Menteri Supeno 3C ( (Gedung Perbain It.1) 
Sokaraja, Banyumas 

@ SPECTRUMNET, Jl. Kulon 598 Sudagaran Kecamatan 
Banyumas 

@ TopNET, Jl. Raya Jatilawang No. 16 Jatilawang, 
Banyumas 

@ Warnet 88, Jl. Jend. Gatot Subroto 155 Kecamatan 
Banyumas 

@ Warnet BC, Kompleks Terminal Karesidenan Banyumas 

@ Warnet Pigeon, Ruko KUD No. 04, Jl. Wates KM 10 
Sedayu, Bantul 

@ ICT Net, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, Batang 


(KA ...... ... . @ .... ...... 


1. Ir. H Juanda No. 53 Karawang 


04/2010 “ INFOLINUX 


Ot 000 


MegaNet, Jl. Merbabu 17 Boyolali (samping Rutan), 
Boyolali 
Cate Net, Jl. Setiabudi No. 17, Brebes 

Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang Kidul, Brebes 
FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

Lestari Net, 1. Hj. Siti Aminah No. 23 Dukuhturi 
Bumiayu, Brebes 
AJ-Net, Jl. Urip Sumoharjo 9b Limbangan, Cilacap 
Hastama-Net, Jl. Gerilya 88a Sampang, Cilacap 
PojokNET Internet Cafe, Jl. Tugu Barat No. 1 
Sampang, Cilacap 
Metrijaya Net Cafe, Jl. A. Yani No. 12 (Depan 
POLSEK) Adipala, Cilaca 
Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara Kudus, 
Pecangan Kulon RT 03/02, Jepara 

Java Net, Jl. Duwet No. 4, Karangasem, Kartasura 
Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 

Fir@.Net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B (Samping 
Asrama Akper Muhammadiyah), Kudus 

Tit@ Net, Jl. Juwana-Pati KM. 1 No. 2 (Hotel Graha 
Dewata Juwana), Pati 

WWCE, Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 

KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 Purwoharjo 
Comal, Pemalang 

Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, Purbalingga 

AlfaNET, Jl. Ahmad Yani No. 1b Lt. 2 Alfamart Depan 
Terminal, Purbalingga 

GaneshaNET, Jl. Piere Tendean No. 81 Selatan Alun- 
alun, Purbalingga 

ULIOS, Jl. Pujowiyoto 5 b, Purbalingga 

Banyu-Net, Jl. dr Soerparno No.18, Purwokerto 
Warnet 88, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 Berkoh, 
Purwokerto 

Dago7 Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12, Purwokerto 
Naurah.Net, Jl. Kutoarjo - Ketawang Km. 6, 
Dukuhdungus, Grabag, Purworejo 

Alfa.Net, Parang Barong Sguare 14 Kav 04, Semarang 
Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4, Semarang 
CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69, Semarang 

Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko Banyumanik, 
Semarang 
GankbuntU Warunglnternet, Jl. Purwoyoso Ic No.30, 
Semarang 
GrandNet - 1, Jl 
GrandNet - 2, J 
Semaranj 
HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru No. 31 Belakang 
RS Roemani, Semarang 

Homenet, Jl. Majapahit 281A, Semarang 

dolaNet, Jl. Indraprasta, dekat SPBU, Semarang 
nfoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40, Semarang 
Magesen Internet Cafe, Jalan Patriot I H-77, Semarang 
Mataram, Jl. MT Haryono 294-296, Semarang 
Starcomp, Jl. Karangio Handa Semarang 
Star@net, Jl. Karanglo I No. 64, Semarang 

1 TrendNet, Jl Tirto Agung No. 13 Banyumanik, Semarang 
WSI Net, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang (samping Cafe 
Ti uBu), Semarang 

Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A, Semarang 
Warnet "Amanah, Jl. Raya Sukowati 640, Sragen 

A Ha 7 Comp, Jl. Raya Balamoa — Banjaran 20 
Pangkah, Tegal 

BIXnet, Jl. Pancakarya No. 19 Kajen Talang, Tegal 
BONeX, Jl. H. Samanhudi No. 33 Trayeman Slawi, Tegal 
Brug Abang 99 Warnet, Brug Abang Kajen Talang, Tegal 
BSC Net, Jl. Raya Karanganyar, Tegal 
Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi, Tegal 
Fudu Net, Jl. Pala Raya No. 45 Mejasem, Tegal 
Graficia Warnet, Jl. Srigunting No. 41, Tega 
KSnetcafe, Jl. Abimanyu Kedungsukun, Tegal 
La Tanza Net, Jl. Samadikun Debong, Tega. 
Melati Net, Debong, Tegal 

Nasa Net, Jl. Nakula, Tegal 

Oase Net, Jl. Werkudoro, Tegal 
@ueen Warnet, Jl. Werkudoro, Tega. 
RedMouse Internet Cafe, Jl. Sumbodro No. 34, Tegal 
Soto 99 Warnet, Jl. Raya Talang, Tegal 

Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 Adiwerna, Tegal 
Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 
Wings Net, Tembok Luwung, Adiwerna, Tegal 

Happy Net, Jl. Gatot Subroto No. 15, Ungaran 
PoiNTER Multimedia, JL. Gatot Subroto 151, Ungaran 
Upnet, Jl. Maospati Raya No. 39, Pondok Babadan 
Baru, Selamarta, Babadan, Ungaran Timur 
NugrahaNet, Selomerto No. 150, Wonosobo 

i-KG.Net, Jl. Ngeksigondo No. 62 Kotagede, Yogyakarta 
o.Net, Jl. Bantul KM 8,5, Yogyakarta 


. Sirojudin No. 5 Tembalang, Semarang 
. Thamrin No. 12 Sebelah Pertamina, 


awa Timur dan Bali 


Bee Cyber Warnet & Hotspot, Perum Telang Indah 
Persada, Jl. Telang Indah Barat I No. 29 Telang, 
Kamal, Bangkalan 

Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan SMA 1), Blitar 
Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71, Blitar 

Setya Jaya Net, Jl. Panglima Sudirman No. 13, 
Bojonegoro 

SAGA-NET, Jl. dr. Wahidin SH No. 620, Gresik 
XNET, Ruko Pesona J awa B-3, Hi-Tech Sguare, Jember 
Zencate i-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru, Jombang 
Arnet, Jl. Welirang, Kediri 

At Tagwa, Madrasah Aliyah Negeri 3, Kediri 

Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3, Kediri 


A.A ..c.ccocococococccan.aa 


Sulawesi 


Sumatera 


alimantan 


Titanium.Net, Jl. KH. Wakhid Hasyim, Kediri 
Warnet Bima, Kediri 
Warnet Bina, Kediri 


Warnet ERA, Jl. Raya Kolak 21, utara MTs, depan 
ALKABA Swalayan, Kolak, Ngadiluwih, Kediri 
Warnet Evo, Ke 

Warnet FastNet, Kediri 

Warnet Plus, Jl. Ahmad Yani, Ruko Stadion Brawijaya 
C-5, Kediri 

Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen Sungkono 32, Kediri 
Warnet Putra Surya Computer, Kediri 

Warnet AWF, Jl. Raya Sugio-Kedungpring, Sugio, 
Lamongan 

Warnet Maju Jaya, RT 03 RW 02, Siman, Sekaran, 
Lamongan 


Warnet SMK Wachid Hasjim, Parengan, Maduran, 
Lamongan 

TuxEdoe, Jl. Panglima Sudirman, Purwosari, 
Wonoasri, Caruban, Madiun 

Warnet Ubuntu, Jl. Raya Genengan No. 256 Rt/Rw 
03/09, Binangun, Pakisaji, Malang 

Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan Stadion Gajah 
Mada) Mojosari, Mojokerto 

Warnet Paradise, Jl. Raya Kemantren, Kec. Gedeg, 
Mojokerto 

Best.Net, Jl. Musing 633 Kauman, Bangil, Pasuruan 
F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil, Pasuruan 
Bluesky.net, Krajan 05/01, Desa Banjarsawah, 
Tegalsiwalan, Probolinggo 

ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B, Surabaya 

Ciber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, Surabaya 
Deepo.Net, Jl. Danakarya No.77 Surabaya 
KampoengCyber, Rungkut Asri Utara No. 9, Surabaya 
RC Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 

Shinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 

Warnet Smart Office, Karang Menjangan 72, Surabaya 
Warnet Pacarkembang, Gang 3 No. 36, Surabaya 
Prompt.Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 

Core.Net, JL. Basuki Rahmat 37, Situbondo 

AE Net, Desa Mandirejo, Kec. Merakuran, Tuban 
Bina Tuban, Jl. Basuki Rahmat 73, Tuban 

Hasil Flash Net, Jl. Basuki Rahmat No. 235, Tuban 
Planet Com, Jl. Basuki Rahmat No. 320, Tuban 

Sudra Net, Jl. Basuki Rahmat No. 57, Tuban 

Tamim Net, Jl. Diponegoro No. 45, Tuban 

Toki Net, Jl. KH. Musta'in No. 50, Tuban 

Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8, Denpasar, Bali 
YOGA INTERNET 1, Jl. Patimura No 4, Tabanan, Bali 
YOGA INTERNET 2, Jl. Gajah Mada 128, Tabanan, Bali 
YOGA INTERNET 3, Jl. Raya Mengwitani, Badung, Bali 


Flink Internet Cafe, Jl. Adhyaksa Komplek Ruko Kayu 
Tangi Permai No R11, Banjarmasin, Kalsel 
Ciwank.net, Jl. Pramuka No. 15, RT/RW 29/10, Kel. 
Gunung Kelua, Samarinda, Kaltim 


MECS, Jl.Mesjid Raya No.17 Sungguminasa, Gowa 
@mAy-Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 C (samping 
BCA), Kendari 
Aromanet, Jl. D.I. Panjaitan No. 88 Lepo-lepo 
(samping Trakindo), Kendari 

Jelajah Net, House of Linux. Jl. Perintis Kemerdekaan 
VIII no. 2B, Makassar 
K-Sepuluh Net, OpenSourceNet Cafe, Jl. Perintis 
Kemerdekaan Km.10 No.36, Makassar 

LouphNet, Jl. Aroepala, Hertasning Baru B2 No.26 
(Samping Kamj Tapu STIKES Mega Rezky), Makassar 
Toraja.Net, Ruko O3, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 12, 
Makassar 
Zenith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, Makassar 
Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan BCA), Manado 
Warnet Sintek (Sinjai Teknologi), Jl. Baso Kalaka No. 
0 Sinjai, Sulawesi Selatan 


Jack.Net, Jl. Medan-Banda Aceh, Matangglumpang 
Dua, Bireuen, Aceh 
Tarisa, Ruko Simpang Kantor Pos Keutapang, Aceh 
Besar 
Opotumon, Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya No. 69, 
Kampung Pineung, Banda Aceh 

Mianova.Net, Jl. Hayatimahim No. 2 RT 20 RW 08 
Tanjungpandan Belitung, Bangka Belitung 

Homy.net, Citra Batam C.233 Batam Centre, Batam, 
Kepulauan Riau 

Kaliber Net, Jl. Pemuda No. 22e Tanjungpinang, 
Kepulauan Riau 

Ulisa.Net, Jl. Cempedak No. 84 Dumai, Riau Daratan 
Kagaya.Net, Jl. Abdul Muis No. 9A, Jati, Padang, 
Sumbar 

AndiNet, Jl. Palembang Batas Kota, samping RM 
Lesehan Lumayan II, Muara Enim, Sumsel 

Delta.net, Jl. Mayor Ruslan III, Pasar Lama, Lahat, 
Sumsel 

ndahNyo.net, Jl. Pelda Saibi No. 1/40 Nasional, 
Prabumulih, Sumsel 

Kambangiwak.net, Jl. Palembang-Prabumulih KM 32 
depan Bank Sumsel, Inderalaya, Sumsel 

Nikita.net, Jl. Jend. Sudirman, » Simpang Muara Dua, 
Samping Atlas, Prabumulih, Sumse 


www.infolinux.web.id 


aa g Dadi - A5 
A N . : z . 
«C1 #2 
. 
cara konkret jago Ubuntu Rp45.000 


erdag 
tutorial simpel & fungsional 
distro Linux terlaris saat ini: 
Ubuntu 9.10 Karmic Koala 


onar Torem Pun senapan 


bot pengobat 


| Hi —£ | 2 


Majalah khusus yang mengupas distro 

Linux paling populer Ubuntu Karmic Koala. 
Mulai dari instalasi hingga penggunaan 
Ubuntu 9.10 dengan cara yang mudah praktis. 
Plus DVD gratis! 


sasewan ea 


0 LI ce ALSO AVAILABLE! 


"ak 5 & SPECIAL MAGAZINE 


Prototip Office Labs, sneak preview 
Microsoft Office 2010 & tutorial paket 
aplikasi Office 2007. 


Untuk pesan langsung hubungi: 


LINUXE 
OpenOffice. org 


Gratis & Siap Pakai 


Paket OpenOffice.org 3.1.0 
pengganti MS-Office. 


-.. 
KIAT AGAR 
GO: ESA! 
MELESAT 


Di 
SA 


Weaabnin seni maa 


Tingkatkan performa PC 
dengan cara murah. 


Bentengi keamanan di 
sistem Windows XP. 


PINPOINT 


Prima Buku Telp: (021) 3190-4075 Fax: (021) 390-8883 SMS: 0813-115-23230 E-mail: pesan@primabuku.co.id — SPS 


SOLUSI 


Iroopy: Gara Mudah Upload File 


Dia LAt Yew Watory Bookmarks Iots tirip 5 


ngin membuat sistem 


untuk penerimaan KN Ta 2g 
£ In Most Visited— & Getting Started (latest Heedfines 
file secara mudah yen . 5 


dan cepat? Mudah 
saja. Anda cukup 


menggunakan droopy 


HL, It's ne 
Supray, You 
can yend ma 
8 file, 


untuk melakukan hal ini. 


Terkadang repot juga kalau suatu 
saat Anda ingin mengirimkan file 
ukuran besar kepada rekan. Ingin 
mengirimkan dengan e-mail, ter- 
kadang SMTP server suatu ISP mem- akses file droopy agar bisa diekse- 
batas besar ukuran file yang akan kusi: 

dikirim. Ingin mengirimkan dengan 
menggunaan Yahoo! Messenger atau | 3. Agar file droopy dapat langsung 
GTalk, terkadang sering putus. Ada dijalankan dari mana saja saat 
keinginan juga menggunakan Rapid- Anda berada di command prompt, 
Share, namun cukup rawan juga apa- copy-kan file droopy ke direktori 


ON 


Gambar 1. Upload file secara mudah dengan droopy. 


Sintaks dasar penggunaan droopy 

adalah sebagai berikut: 

$ sudo chmod 4#x droopy droopy I-m message) I-p picture 
I-d directory) port 

Untuk melihat opsi lengkap 

droopy, Anda dapat menggunakan 


opsi -h: 


lagi kalau filenya bersifat private. 


Salah satu solusi yang dapat An- 
da gunakan adalah menggunakan 
droopy. Aplikasi ini merupakan mini 
web server yang akan aktif dan mem- 
buat port tersendiri, dan hanya dapat 
digunakan untuk mengirimkan file ke 
komputer yang menjalankan droopy. 

droopy hanya berupa sebuah file 
script yang ditulis dalam bahasa 
Python. droopy juga dapat berja- 
lan di platform Windows, dengan 
terlebih dahulu menginstalasikan 
paket python for Windows. Adapun 
cara penggunaan aplikasi droopy di 
sistem Linux adalah sebagai berikut: 
1. Download terlebih dahulu pa- 

ket droopy. File droopy dapat di- 

download pada url http://stackp. 

online.fr/wp-content/uploads/ 
droopy: 
$ wget -c http://stackp.online. 
fr/wp-content /uploads/droopy 
2. Setelah ter-download, ubah hak 


/bin: 
$ sudo cp droopy /bin 


4. Buat folder yang akan digunakan 


untuk menempatkan file, lalu pin- 
dah ke direktori tersebut: 

$ mkdir -/uploads 

$ cd -/uploads 


5. Selanjutnya, download salah satu 


gambar kartun untuk membuat 
halaman upload droopy dapat 
terlihat lebih user friendly. Pada 
contoh ini, penulis menggunakan 
gambar yang terdapat pada url 
http://bites-n-pieces.com/blog/ 
wp-content/uploads/2007/02/ 
southpark avatar.png: 

$ wget -c http://bites-n- 

pieces.com/blog/wp-content/ 

uploads/2007/02/southpark avatar. 


png 


6. Kita dapat memberikan opsi un- 


tuk menampilkan pesan dan gam- 
bar di halaman upload file droopy 
agar terlihat lebih menarik. 


droopy -h 

Contoh penggunaan: 
$ droopy -m “Hi, it's me Supray. 
MouscangsendameNana ep 


southpark avatar.png 


. Untuk mengakses halaman droopy 


dari web browser, Anda cukup 
mengetikkan http://localhost:8000 
pada kotak halaman url. Untuk 
url-nya bisa mengikuti alamat 
web server, apabila web server- 
nya sudah menggunakan IP pub- 
lik/Internet. Jika web server Anda 
sudah menggunakan IP publik, 
Anda dapat langsung me-redirect 
dari router, port 8000 ke web ser- 
ver Anda. 


. Kini, jika rekan Anda ingin mem- 


berikan suatu file, Anda cukup 
menjalankan droopy dan mem- 
berikan alamat url-nya kepada 
rekan Anda, agar dia dapat segera 
meng-upload file.m 

Supriyanto (supriyanto @infolinux.co.id) 


40 04/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


Virtual Private Server 


adalah sebuah terobosan paling canggih dalam teknologi 


virtualisasi server. VPS adalah sebuah physkal server yang dibagi menjadi be 

virtual private sever, Setiap VPS terlihat dan bekerja seperti sebuah jaringan ser 

yang sebenarnya, VPS bisa mengatur sendiri mulal dari Init script, users, pemrosesan 
filesystem, dan sebagainya, seperti sebuah dedicated server 


ai Dudi 
) | , 


- Pengenalan Tentang Virtualisasi 


| W Pengenalan VPS dengan O ena) | 1 
H Memahami template VPS 

mM Konfigurasi VPS OpenVZ F 

HM Mengelola kuoata disk pada openvZ |, 


M Instalasi VPS OpenVZ 
MH Administrasi OpenVZ dengan WebVZ ' 


untuk bisa melakukan 

Lu , memungkinkan untuk membangun custom mission 
critical software tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal, 

” ng benmowrenpaoaan sangan ema 
development testing secara efisien, beberapa operating system (OS) dan 
ip address public dengan mudah. 

“ menjadikan ajang untuk 
bereksperimen UNIX Operating System dengan berbagai macam distribusi, 

ha , bisa website, mail, file, dan database. Semua 
layanan ini berada dalarn kondi i fisik dan cal yang terpisah sehingga 
meminimalisasi kerusakaan atau kehilangan 


" Layanan wennosing bisa mna pewngel fasilitas untuk ctient 
sesemnkoalsunana dilakukan oleh superuser, 


Hotline: 


oz 2139 4780 
3318 5441 


Lembaga Pendidikan & Pengembangan Profesi Terpadu 


) LP3T NURUL FIKRI 


IT Training - IT Education SMS Only: 


www.nurulfikri.com - info@nurulfikri.com 0816 1314000 


VPN 


Training yang mengupas tuntas tentang apa itu VPN, 
instalasi dan konfigurasi OpenVPN hingga pembahasan 
securitynya. Bergabunglah dalam kelas 


@ Pengantar tentang VPN 

@ Instalasi Open VPN 

@ Konfigurasi Open VPN tanpa enkripsi 

@ Konfigurasi Open VPN menggunakan enkripsi 
dengan static key 

@ Konfigurasi Open VPN menggunakan enkripsi 
dengan Public Key Infrastructure (PKI) 

@ Konfigurasi Open VPN dengan multiple clients 

@ Konfigurasi Authentication module pada Open VPN 


(4 Pelopor Traring Linux & Open Source Gi Kelenesa 


DEPOK 


JAKSEL 
JAKBAR 


JAKTIM 
BEKASI 
BALIKPAPAN 


Seminar: 


Pentingnya Kompetensi di Dunia Kerja 
Oleh: Mgs. Hendri (Asesor Uji Kompetensi BNSP) 
Peran Pendidikan Nonformal 


dalam Sertifikasi IT 
| ggul Sagena (Pendidikan Nonformal & Sertifikasi LP3T-NF) 


Sam," 


Get Certified...! 
bea Linux Professional 


LPIC-1 


EXAM 101 - EXAM 102 


2010) Sertifikat, Doorprize, 
o Seminar Kit, Snack 
Pln meengat nan 2010) "» 50.000,- 


Need More Preparation? 
Join LPIC-1 Preparation Class 
Available at Any Branch! 


Approved Training Partner (LPI-ATP) 
Lembaga Pendidikan & Pengembangan Profesi Terpadu 


AL) LP3T NURUL FIKRI 


LP3T-NF IT Training - IT Education 
NurulFikri.Com 


Sa Mena in O Op SL G2 


DEPOK 


JAKSEL 
JAKTIM 
JAKBAR r 


PN '91394780 
3318 5441 


SMS Only: 
0816 1314 000 BEKASI 


BALIKPAPAN 


infoenurulfikri.com - 


TUTORIAL FSARGHIVER 


ngin mem-backup satu filesystem dengan mudah dan cepat? Dilengkapi fitur 


kompresi dan enkripsi? Dengan program yang mudah diinstal? Tidak terlalu 


rumit dan memerlukan biaya lisensi? Kalau itu yang ingin Anda lakukan, coba 


gunakan FSArchiver. 


Urusan backup adalah urusan serius. 
Setelah backup, hati harus tenang. 
Kalau ada apa-apa dengan data yang 
sedang digunakan, kita ingin dapat 
melakukan recovery dari backup 
yang telah dibuat sebelumnya. Tanpa 
masalah, tentunya. 

Kalau ukuran data hanya satu 
atau dua GB, kita mungkin bisa 
menggunakan pengarsipan tar (kom- 
binasi dengan gzip atau bzip2), yang 
kemudian dienkripsi dengan gpg. 
Masalahnya, apabila data sudah 
mencapai seratus atau dua ratus GB, 
maka pengarsipan perlu lebih serius 
diperhatikan. 

Yang utama, walaupun mungkin 
didukung oleh filesystem, apakah ki- 
ta berani untuk membuat sebuah file 
tar berukuran 200 GB? Bagaimana 
dengan proses kompresi dan enkrip- 
si yang dilakukan secara serial, dan 
mungkin memakan waktu sangat-sa- 
ngat lama? 

Sebagian besar pengguna akan 
menggunakan solusi kloning parti- 
si. Semua data akan di-backup apa 
adanya dalam waktu relatif cepat. 
Tersedia berbagaisoftwareproprieta- 
ry atau free/open source yang bisa 
melakukan tugas ini dengan sangat 
baik. Umumnya juga cukup sederha- 
na untuk digunakan, karena datang 
dengan live system dan dilengkapi 


menu-menu yang mudah dimenger- 

ti. 

Kloning partisi memang menyele- 
saikan sebagian besar masalah. Wa- 
lau demikian, kloning partisi atau 
disk juga bukan selalu merupakan 
solusi yang sempurna. Software 
untuk kloning partisi umumnya 
bekerja pada block level. Ini berarti, 
restore data pada partisi yang lebih 
kecil (kalaupun didukung) atau leb- 
ih besar membutuhkan pengubahan 
ukuran filesystem (kalaupun didu- 
kung, dan dapat dilakukan tanpa 
masalah). 

Selain itu, filesystem hasil restore 
juga akan sama dengan filesystem 
asalnya (misal: ext3 akan di-restore 
sebagai ext3). 

Apabila Anda memiliki kebutuh- 
an lain, seperti: 

@ Backup yang bekerja pada file le- 
vel. 

@ Dapat me-restore ke partisi 
berukuran lebih kecil (selama 
tersedia space yang cukup) atau 
lebih besar, tanpa harus meng- 
ubah ukuran filesystem target 

@ Dapat mem-backup dari satu file- 
system dan me-restore ke filesys- 
tem lain (misal: file-file diambil 
dari ext3, dan di-restore ke rei- 
serfs). 

@ Dilengkapi checksum. 


@ Dilengkapi kompresi (lzo, gzip, 
bzip2, lzma). 

@ Dilengkapi enkripsi. 

@ Split arsip ke file-file berukuran 
tertentu. 

@ Mendukung berbagai atribut file 
(hak akses, owner, dan lainnya). 


Maka, Anda mungkin ingin men- 
coba FSArchiver (http://www.fsar- 
chiver.org/). Penulis telah melaku- 
kan beberapa kali backup pada 
filesystem berukuran lebih dari 100 
GB, dan sejauh ini tidak menemukan 
masalah berarti. Walau demikian, ti- 
dak berarti ada garansi apapun. 


Instalasi 

Untuk mencoba FSArchiver, kita 
bisa men-download static binary 
yang telah disediakan oleh develo- 
per-nya. Anda bisa men-download 
dari: http://sourceforge.net/projects/ 
Jsarchiver/files/fsarchiver-bin/. Pada 
saat tulisan ini dibuat, FSArchiver 
telah mencapai versi 0.6.2 (http:// 
sourceforge.net/projects/fsarchiver/ 
files/fsarchiver-bin/0.6.2/fsarchiver- 
bin-0.6.2.tar.gz/download). 

Setelah download selesai dilaku- 
kan, lakukanlah langkah-langkah se- 
bagai berikut: 

@ Extract arsip: 


S tar zxvf fsarchiver-bin- 


42 04/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL FSARGHIVER 


0 Dar Yew Gpotemas Wetpis aon tpg 
- Ng on mann: ny Uma PMP .$ -" 
UP AMA MG ag Lg a:9 meal 
PET 
| —x Tenun | Tatang 
ca 
outea MAIN PAGE 
» #omuat 
wah pena FSArchiver: Filenystem Archiver for Linux 
atm Pap : 
« Caangeing About FSArcihiver 
«Pewarta bag 
. m.. ( Sikas bewarna eyutarn tool Irat ahowa you 13 anve ine conerits of Mie-eyutarn Io 3 compreusad mokive Mie Tie Ileayutan can be 
. Yuu revtarad O0 3 paritas WacA hana Gfleeri mat ad £ can Da renianad on 4 deret Ike-ayalem Unika antar PEaretirer afuo croatun te 
. "—y Me-eyilan utan Il catracts he data to pattaru (vayitng & checkaummed « Ta acha n onde 13 proteci iba data NI Ina meta 
1 Ga Coret. yan jusl boke The Current lha sat iba mala mebira Fraiiver ia relanyad undian the OPL v2 koense Ina ati under Remy 
maag Gevekarveni 20 4 muat nat be and On ertical data You ehowki send the Ooek start guste H you we usang FSlactarer far One lirut tama 
Aa aan 
» oma Detaled description 
maut 
2 can Ine purpore d fwa prnaci 1 t2 pronde & ale and Besibie Wie-eyater backup Septoyment Iosi Other apen- town e Kie eyitarma tools 
1x0 nan tuah an pertrnnya Mnsadiy exist. Thase bocks are working Ml tie tihanyatam bisik level. 40 3 mat ponsika Ng rewbore he back 18 & sewa 
bang parian ang rentang Ia 2 biggar partiian tower you 99 rwawe Sie ihanyater by hang To have more detata about 4 read F saree va 
Came san 
« meta . 
The purpone 10 tawu 2 very Nenibie program ESikeciivar can start an mchiwe i3 8 padiian which 8 arnaler Ia ihe ongru' ane aa long 
Mg ia 01 Dee 1 eng 20100 10 Mhire Ia Geli N Lan ato rentara Ike duta on & diReresi Menyelam. 401 Cet ute 1 war you mart Io cover 
& rataan 
eta Your He-ayatean yan Can backup an set3 ihenyutam, and renta Hana waarta 
» #INOeN PSAseiwar In meski Mi Ian Ui law Ox d0 menda Mn tivi dn Kikan Until. anta, rearta. utama. | Uas Hse tarwseng mm Ea 
au Masa MPd end arke LPPAT 1 wd proserve 2T ine standard Mile afiributes eat Teneitamga #pratai dnka Nani naa 
#niendataistuten. ..L 00 long an tie haral har support for 8 enable It cam alun ba una 9 atiku an Matras nia hamparan. Hi 
aa Peharea Ie nd an ak oekonga Al cats Ng 10 do lihat It ahowa to penperwe ai he menkaan de arnbaden IKOL standard mtnbutes | Tiva 
Situs web FSArchiver. 


Oo Yz 

fsarchiver-bin-0.6.2/ 

fsarchiver-bin-0.6.2/fsarchiver 

@ Sebagai root, kopi binary fsar- 

chiver ke direktori yang diingin- 
kan. Sebagai contoh, penulis akan 
kopikan binary fsarchiver ke / 
root: 

$ su 


Password: 


# cp fsarchiver-bin-0.6.2/ 


fsarchiver /root 


# 1s -al /root/fsarchiver 

-TWXr-Xr-X 1 root root 2046759 

2009-12-13 20:23 /root/fsarchiver 
@ Instalasi selesai: 

# /root/fsarchiver -Vv 


fsarchiver 0.6.2 (2009-12-08) 


Skenario 

Pekerjaan kita akan melibatkan tiga 
partisi: 

@ Partisi sumber adalah /dev/sda3. 
Filesystem yang dipergunakan 
adalah ext3. Filesystem berisi- 
kan file-file dummy yang akan 
di-backup. Anda bisa mengisikan 
file-file yang Anda sukai. 

Partisi untuk menyimpan hasil 
backup adalah /dev/sda5. Filesys- 
tem yang dipergunakan adalah 
ext3. Sebagai mount point, /mnt/ 
tmp akan digunakan. 

@ Partisi dimana backup di-restore 


adalah /dev/sda6. Kita akan me- 

restore dua kali, untuk mende- 

monstrasikan: 

@ Restore filesystem sesuai sum- 
ber (ext3). 

@ Restore filesystem ke reiserfs. 


Tugas-tugas akan disajikan dalam 
pembahasan tersendiri. Semua tugas 
akan dikerjakan oleh user root. 


Tugas 1: backup 

Kita akan melakukan backup dengan 
sumber adalah /dev/sda3. Pastikan 
/dev/sda3 tidak dalam kondisi ter- 
mount. Atau, kalau memang harus 
dalam kondisi ter-mount, maka re- 
mount-lah secara read-only. 

Untuk menyimpan hasil backup 
ke /dev/sda5, kita akan mount /dev/ 
sda5 ke /mnt/tmp. Berikanlah perin- 
tah berikut: 

# mount -v /dev/sdas /mnt/tmp/ 
mount: you didn't specify a 
filesystem type for /dev/sda5 

IN wa NE EypeNeke3 
/dev/sda5 on /mmt/tmp type ext3 (rw) 

Pada saat backup, kita akan leng- 
kapi dengan: 

@ Kompresi dengan level tertinggi. 

@ Enkripsi dengan password: raha- 
sia. 

@ Split ke volume setiap 100 MB. 

@ Informasi yang verbose. 

Namafile arsip adalah backup.fsa. 
Volume kedua (apabila ada) adalah 


backup.f01, dan seterusnya. 
Berikan perintah berikut untuk 
melakukan backup: 
# /root/fsarchiver -v -z 9 -s 100 -c 
rahasia savefs /mnt/tmp/backup.fsa 


/dev/sda3 


/dev/sda3 ------------- 
- (o0J IDIR INA 
- I00J IREGFILE | /bigfile 


- (001 ISYMLINK J /bin/awk 

- I00J IREGFILEM| /bin/ping 

- (00J ISYMLINK J /bin/egrep 
- (00J IREGFILEM| /bin/gunzip 
- (001 IREGFILEM) /bin/sync 

- (00J IDIR 1 /lost#-found 


Statistics for filesystem 0 


regfiles-146, directories-3, 


symlinks-23, hardlinks-0, specials-0 


regfiles-0, directories-0, 
symlinks-0, hardlinks-0, specials-0 
Perhatikanlah statistik yang akan 

ditampilkan, setelah backup selesai 
dilakukan. Setelah perintah tersebut 
selesai dikerjakan, akan terdapat file 
backup.fsa (dan mungkin backup.f01 
dan seterusnya, tergantung ukuran 
data yang dibackup) di /mnt/tmp: 

# 1s -al /mnt/tmp/backup.fsa 

Sangar ae IL seo Root AUSGAAA AMNS 


12-20 10:55 /mnt/tmp/backup.fsa 


Penjelasan perintah: 
@ Pola perintah: 
fsarchiver Ixoptions»1 sxcommand» 
carchive» Ispartl» Ispart2» 
Bea 
@ Opsi: 
@ -—v: menjalankan secara ver- 
bose. 
@ -z 9: kompresi dengan level ter- 
tinggi. 
@ -s 100: split ke volume setiap 
100 MB. 
@ -c rahasia: enkripsi dengan 
password: rahasia. 
@ Command bagi fsarchiver untuk 
melakukan backup adalah: savefs 
@ /mnt/tmp/backup.fsa adalah nama 
arsip. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 04/2010 43 


TUTORIAL FSARGHIVER 


@ /dev/sda3 adalah partisi 
ingin di-backup. 


yang 


Setelah selesai bekerja, unmount- 
lah /mnt/tmp: 


# umount /mnt/tmp 


Tugas 2: informasi arsip 
Untuk melihat informasi arsip back- 
up.fsa, kita mount terlebih dahulu 
partisi yang menyimpan arsip terse- 
but, yaitu /dev/sda5, ke /mnt/tmp: 
# mount -v /dev/sda5 /mnt/tmp/ 
mount: you didn't specify a 
filesystem type for /dev/sda5s 
I will try type ext3 
/dev/sda5 on /mnt/tmp type ext3 (rw) 


Berikanlah perintah berikut un- 
tuk melihat informasi arsip: 
# /root/fsarchiver -c rahasia 


archinfo /mmt/tmp/backup.fsa 


informat1On S55-----5—-—5————5——5— 
Archive type: 

filesystems 

Filesystems count: 1 
Archive id: 

4b28cbf2 

Archive file format: 

FsArCh 001 

Archive created with: 

Oo 

Archive creation date: 
20091220-10:50:46 

Archive label: 

cnone» 

Compression level: 5) 
(Izma level 9) 

Encryption algorithm: 


blowfish 


Iin ORA MEN EA SA 
Filesystem id in archive: 0 
Filesystem format: 
Filesystem label: 
Filesystem uuid: 
3f9c7849-8073-44cc-accc-928024ba3527 
Original device: A 
dev/sda3 

Original filesystem size: 

949.64 MB (995774464 bytes) 

Space used in filesystem: 


123.42 MB (129413120 bytes) 


Penjelasan perintah: 

@ Pola perintah: 
fsarchiver Ixoptions»| «command» 
carchive» Ispartl» Ispart2» 
an 

@ Kita perlu memberikan opsi -c ra- 
hasia karena tanpa password yang 
benar, informasi arsip tidak dapat 
ditampilkan: 

# /root/fsarchiver archinfo /mnt/ 
tmp/backup.fsa extract. 
c#1094,extractar read 
mainhead(): you have to provide 
the password which was used to 
create archive, no password 
given on the command line 

# /root/fsarchiver -c 

bukanrahasia archinfo /mnt/tmp/ 

backup.fsa extract. 

c#1106,extractar read 

mainhead(): you have to provide 
the password which was used to 
create archive, cannot decrypt 
the test buffer. 

@ command bagi fsarchiver untuk 
menampilkan informasi arsip ada- 
lah: archinfo. 

@ /mnt/tmp/backup.fsa adalahnama 


arsip. 


Setelah selesai bekerja, unmount- 
lah /mnt/tmp: 


# umount /mnt/tmp 


Tugas 3: Restore 
Berikut ini, kita akan me-restore 
backup.fsa ke partisi /dev/sda6. Un- 
tuk itu, kita mount terlebih dahulu 
partisi yang menyimpan arsip terse- 
but, yaitu /dev/sda5, ke /mnt/tmp: 
# mount -v /dev/sda5 /mnt/tmp/ 
mount: you didn't specify a 
filesystem type for /dev/sda5 
I will try type ext3 
/dev/sda5 on /mnt/tmp type ext3 (rw) 


Filesystem sama 
Berikanlah perintah berikut untuk 
me-restore ke /dev/sda6, dengan file- 
system seperti sumbernya (ext3): 
# /root/fsarchiver -v -c rahasia 
restfs /mnt/tmp/backup.fsa 
1id-0,dest-/dev/sda6 
SN ereractainggtilesystemi0 


Current fsarchiver version: 0.6.2.0 
Minimum fsarchiver version: 0.5.9.0 
executing Imke2fs -vJ... 
command (Imke2fs -V) returned 0 
executing (which mke2fs)... 
command Iwhich mke2fs| returned 0 
executing Imke2fs -VvJ... 
command Imke2fs -V) returned 0 
executing Imke2fs /dev/sda6 -g -r 


1 -b 4096 -I 128 -0 


has journal,resize inode,dir 
index,filetype, “journal dev,sparse 
super 

Igao 

command Imke2fs /dev/sda6 -g -r1l 
-b 4096 -I 128 -0 

has journal,resize inode,dir 
index,filetype, “journal dev,sparse 
super J 

returned 0 

executing Itune2fs /dev/sda6 -U 
3f9c7849-8073-44cc-accc-928024ba3527 
aa 

command Itune2fs /dev/sda6 -U 
3f9c7849-8073-44cc-accc-928024ba3527 
1 

returned 0Mount information: IJ 

- (00) IDIR UN / 

-(00J IREGFILE | /bigfile 


- (00) IREGFILEM) /bin/ztorce 
- (00J IREGFILEMJ| /bin/ping 
-(00J IREGFILEMJ| /bin/gunzip 
-(00J IREGFILEM)| /bin/sync 


Statistics for filesystem 0 


regfiles-146, directories-3, 


symlinks-23, hardlinks-0, specials-0 


regfiles-0, directories-0, 
symlinks-0, hardlinks-0, specials-0 
Setelah perintah tersebut diberi- 

kan, kita dapat mount /dev/sdab, 
dan melihat bahwa ukuran terpakai- 
nya sama dengan partisi sumber, 
yaitu /dev/sda3: 

# mkdir sda3 

# mount /dev/sda3 sda3 

# mkdir sda6 

# mount /dev/sda6 sda6 

# df /dev/sda3 /dev/sda6 

Filesystem 1K-blocks 


Used Available Uses Mounted on 


44 04/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL FSARGHIVER 


/dev/sda3 972436 
126380 796660 144 /root/sda3 
/dev/sda6 972404 
126380 796628 144 /root/sda6 


# umount sda3 


# umount sda6 


Penjelasan perintah: 

@ Pola perintah: 
fsarchiver Ixoptions»1 «command» 
carchive» Ispartl1» Ikpart2» 
Eu 

@ Opsi: 

@ -—v: menjalankan secara ver- 
bose. 

@ -c rahasia: berikan password 
yang digunakan padasaat back- 
up. 

@ Command bagi fsarchiver untuk 
melakukan restore adalah: restfs. 

@ /mnt/tmp/backup.fsa adalah nama 
arsip. 

@ id-0,dest-/dev/sdab: 

@ Arsip backup bisa mengandung 
beberapa filesystem. Dalam 
pembuatan arsip sebelumnya, 


kita hanya menyimpan satu 
filesystem. Filesystem pertama 
akan memiliki id-0. Karena 
kita ingin me-restore filesystem 
pertama (dan satu-satunya) da- 
lam arsip, maka kita lewatkan 
argumen id-—0. 

@ dest-/dev/sda6 dimaksudkan 
sebagai partisi target 


Filesystem berbeda 
Berikanlah perintah berikut untuk 
me-restore ke /dev/sdab, dengan file- 
system reiserfs: 
# /root/fsarchiver -v -c rahasia 
restfs /mmnt/tmp/backup.fsa 
id-0,dest-/dev/sda6 ,mkfs-reiserfs 
5------------ extracting filesystem 0 


Current fsarchiver version: 0.6.2.0 
Minimum fsarchiver version: 0.5.9.0 
executing Imkreiserfs -VJ... 

command Imkreiserfs -VJ returned 0 
executing Imkreiserfs -f /dev/sda6 
-u 
3f9c7849-8073-44cc-accc-928024ba3527 


1...command Imkreiserfs -f 


/dev/sda6 -u 3f9c7849-8073-44cc- 
accc-928024ba3527 | returned 0 
Mount information: II 

- (00) IDIR IA 

-(00J IREGFILE J /bigfile 


- (00J IREGFILEMJ /bin/zforce 
- (00J IREGFILEM) /bin/ping 
- (00J IREGFILEM| /bin/gunzip 
- (001 IREGFILEM| /bin/sync 


Statistics for filesystem 0 


regfiles-146, directories-3, 
symlinks-23, hardlinks-0, 


specials-0 


regfiles-0, directories-0, 


symlinks-0, hardlinks-0, specials-0 


Penjelasan perintah: 

@ Selain argumen  id-0,dest-/ 
dev/sda6, kita tambahkan pula 
mkfs-reiserfs, untuk pembuatan 
filesystem reiserfs.m 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.idJ 


» 4 N 4 
N s 
hlorvre , LA TA | 
ijaminmurah " " : iatrati 
dijai anoman, share hosting, reseller hosting, vps server & domain registration 
HUBUNGI KAMI : 
Phone 
(021) data center : IIX, usa, singapore | control panel : p 


FAX (021) 53154913 


emal  sales@dijaminmurah.com | asp.net | database : mySOL, postgreSOL, MSSOL, 


TUTORIAL GTKDIALOG 


rogram gtkdialog memungkinkan developer untuk membangun GUI berbasis 


GTK-4 dengan mudah dan cepat. Tidak perlu repot-repot memahami bahasa 


pemrograman GTK4. Dengan gtkdialog, Anda juga bisa menggunakan bahasa 


favorit Anda, termasuk shell script. 


Kita mengenal GTK4 sebagai salah 
satu GUI toolkit cross platform yang 
populer. Pustaka tersebut dibangun 
dengan C, namun tersedia binding 
untuk sangat banyak bahasa pemrog- 
raman, seperti C-4, C#, Java, Python, 
JavaScript, Vala, Perl, R, Lua, Guile, 
Ruby, PHP, Ada, Ocaml, Haskell, S- 
Lang, D, Harbour, dan lainnya. Ini 
artinya, pengguna bahasa pemrog- 
raman tersebut bisa menggunakan 
GTK4# untuk membangun GUI. 

Permasalahannya, bagaimana ka- 
lau tidak tersedia binding untuk ba- 
hasa pemrograman favorit kita? Apa- 
bila masih tetap ingin menggunakan 
GTK#, maka kita mungkin perlu 
menunggu sampai binding tersedia, 
atau ganti bahasa. Dan, tampaknya 
pilihan terakhir sepertinya lebih ma- 
suk akal. 

Sayangnya, mempelajari baha- 
sa baru membutuhkan proses. Un- 
tungnya, Anda tidak harus selalu 
melakukannya, kalau hanya ingin 
membangun GUI dengan GTK4-. Se- 
lama bahasa yang Anda gunakan 
memungkinkan untuk mengeksekusi 
program eksternal dan mendapatkan 


Kombinasi Vbox dan Hhox. 


output-nya, maka itu pun sudah 

cukup. Semua urusan GUI akan di- 

bereskan oleh program gtkdialog 

(http://linux.pte.hu/-pipas/gtkdia- 

log/). Yang Anda lakukan hanya: 

@ Mendefinisikan user interface da- 
lam suatu file (atau menempatkan- 
nya pada environment variable). 

@ Menjalankan program gtkdialog, 
dan mendapatkan output-nya. 

@ Melakukan aksi yang bersesuaian. 


Pada tulisan ini, kita akan meng- 
gunakan shell script dan gtkdialog 
untuk membangun program GUI. 
Semua contoh program dibangun 
di atas Singkong Linux 1.0 (nopri- 
anto.com/singkong.php), namun da- 
pat diterapkan pada sistem lainnya. 
Semua program dilisensikan GPL. 


gtkdialog 
Program gtkdialog menyediakan cara 
mudah membangun GUI, dengan du- 
kungan widget-widget berikut: win- 
dow, frame, notebook, vbox, hbox, 
menubar, treeview, file chooser, tex- 
tview, label, button, entry, check- 
button, radiobutton,  combobox, 
progressbar, pixmap, dan lainnya 
(catatan: kita tidak membahas semua 
widget tersebut dalam tulisan ini). 
Sebelum memulai, pastikan gtk- 
dialog terinstal pada sistem. Anda 


mungkin perlu melakukan kompilasi 
sendiri apabila paket untuk distribusi 
yang digunakan tidak tersedia. Untuk 
itu, header pustaka GTK, Glade, dan 
lainnya perlu tersedia di sistem. 


Kompilasi dan Instalasi 
@ Download: ftp://linux.pte.hu/pub/ 
gtkdialog/gtkdialog-0.7.20.tar.gz. 
@ Extract arsip source code, masuk 
ke direktori hasil extract: 
SN tarvaxve gekdialogsony2 Onitanan 
gz 
$ cd gtkdialog-0.7.20 
@ Configure (penulis akan menggu- 
nakan prefix /tmp/program/gtk- 
dialog, sesuaikanlah): 
$ ./configure --prefix-/tmp/ 
program/gtkdialog 
@ Kompilasi: 
S make 
@ Instalasi (sebagai user biasa): 


S make install 


Dokumentasi 
Walaupun tidak terlalu lengkap, gtk- 
dialog datang dengan dokumentasi 
dalam format info, yang tersimpan 
pada  sprefix»/info/gtkdialog.info. 
Program info untuk membaca file : 

$ info /tmp/program/gtkdialog/info/ 

gtkdialog.info 

Untuk keluar dari program info, 

tekan tombol g. 


46 04/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GTKDIALOG 


TI gikainten 


” 
- 


0O—.cOou bum - 
Ocu hu NM 


Treeview 2. 


Hello World 
Dalam program hello.sh, kita akan 
menampilkan sebuah window dengan 
title Hello World. Di dalam window 
tersebut, ditempatkan sebuah label 
dengan teks Hello. 
Berikut adalah source code skrip 

hello.sh: 

MAIN DIALOG-' 

«window title-"Hello World" » 

ctext» 

clabel»Hellox/label» 
c/text» 


«/window» 


x 


export MAIN DIALOG 
Berikan perintah untuk 
jalankan program: 


men- 


$ /tmp/program/gtkdialog/bin/ 
gtkdialog -e hello.sh 
Ketika dijalankan, window akan 
ditampilkan. Anda bisa me-resize- 
nya. Untuk keluar, tutuplah window. 
Di stdout, akan muncul pesan: 
EXIT-" abort”" 
Pesan tersebut bisa kita abaikan 
terlebih dahulu. 


Penjelasan: 

@ Dijalankan seperti contoh, secara 
default, program gtkdialog akan 
membaca environment variable 
MAIN DIALOG untuk dialog uta- 
ma. 

@ Di dalam variabel tersebut, de- 
finisikan GUI yang ingin kita ba- 
ngun (format: XML). 

@ Opsi -e akan mengeksekusi file 


Treeview 1. 


hello.sh sebagai program event 
driven. 


Definisi GUI pada contoh: 

@ Kita akan menempatkan label 
pada sebuah window. Oleh karena 
itu, kita buat sebuah window. Ini 
umumnya tidak diperlukan, tapi 
kita buat karena ingin mengubah 
title window: 

«window title-”"s 
«/window» 

@ Barulah, di dalam window, kita 
tempatkan label (text), dengan 
teks (label) adalah Hello: 

ctext» 
clabel»Hellox/label» 
c/text» 


Catatan contoh: 

@ Untuk contoh lainnya, kita tidak 
lagi membahas cara eksekusi prog- 
ram. Fokus kita berikan pada defi- 
nisi GUI. 

@ Baca catatan untuk contoh-con- 
toh sebelumnya, apabila diperlu- 
kan. 


Label: label1.sh 
MAIN DIALOG-" 
ctext» 
cinput file»./labell.shx/input» 
«/text» 


“ 


export MAIN DIALOG 
Catatan: label dapat diambil dari file 
dengan «input filesNAMA FILExin- 
put». 


Button: button1.sh 
MAIN DIALOG-" 
«button» 
clabel»Button 1x/label» 
«/button» 


w 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@ Untuk membuat button, kita gu- 
nakan sbutton»«/button». 

@ Untuk mengubah label button, gu- 
nakan tag «label»«/label». 


Button: buttonib.sh 
MAIN DIALOG-" 
«button» 
clabel»Button 1x/label» 
cvisible»disabled«/visible» 


«/button» 


w 


export MAIN DIALOG 
Catatan: Kita dapat men-disable but- 
ton dengan tag «visible». Nilai yang 
dapat diberikan adalah enabled atau 
disabled. 


Button: button2.sh 
MAIN DIALOG-" 
«button» 
cinput file»face-wink.png«/input» 
«/button» 


w 


export MAIN DIALOG 


Catatan: Untuk menggunakan gambar 
sebagai label button, gunakan xinput 
filesNAMA FILEinput». 


Button: button3.sh 


actionl () 


( 


echo “ACTION 1" 


action2 () 


( 


echo “ACTION 2" 


MAIN DIALOG-" 


«button» 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 04/2010 47 


TUTORIAL GTKDIALOG 


used free ahared butter 
3968000 WM356 7330744 o 


S7SAMP ITEOISI 
1959112 0 yoyon23 


OKAY 


sysinfo.sh. 


clabel»Button 3x/label» 

cactionsactionlc/action» 
cactionsaction2x/action» 
caction»Exit:byes/action» 


«/button» 


“ 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@ Definisikan aksi yang akan diker- 
jakan dengan xaction»/action». 
Kita bisa definisikan beberapa ac- 
tion, dan akan dikerjakan sesuai 
urutan. 

@ Dalam contoh ini, actionl dan ac- 
tion2 merupakan fungsi yang kita 
definisikan sendiri. 

@ Sementara, action berupa: Exit: 
bye dimaksudkan untuk keluar 
dari program, dengan memberi- 
kan nilai bye kepada variabel 
EXIT, dan dicetak pada stdout. 


Button: button-ok.sh 


MAIN DIALOG-" 


«button ok»x/button» 


w 


export MAIN DIALOG 
Catatan: gtkdialog menyediakan 
beberapa tombol siap pakai untuk 
kita dengan teks, pixmap dan output 
yang telah ditentukan. Tombol-tom- 
bol tersebut dapat digunakan seba- 
gaimana tombol lainnya: 
@ button ok» button». 
«button cancel»x/button». 
«button help»«/button». 
«button yes»«/button». 


( 
( 
@ 
@ button no»/button». 


ank 


NO USER 


Igtindiatog «@ nyaindo sh 

Ih « sone0e uyainto ah, gtidialog | syuintosh 
Otidislag 4 sysiafo sh 

sh « sogene syainto uh: do ya 

Pn opid, user command 


KA 


Entry: entry1.sh 
MAIN DIALOG-" 
centry» 
cdefault»hellox/default» 


«/entry» 


“ 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@ Entry dibuat dengan centry»x/en- 
try». 

@ Untuk menentukan teks default, 
kita gunakan «defaultsTEXT/ 
default». 


Entry: entry2.sh 
MAIN DIALOG-" 
centry» 
cdefault»hellox/default» 
«visible-password«/visible» 


«/entry» 


“ 


export MAIN DIALOG 
Catatan: Kita bisa mengatur «vi- 
sible» dengan nilai-nilai berikut: en- 
abled, disabled, password (karakter 
akan di-mask). 


Entry: entry3.sh 


changed () 


( 


echo “entry changed: SENTRY1" 


MAIN DIALOG-" 

centry» 
cdefault»hellox/default» 
cvariablesENTRY1«/variable» 


caction-changed«/action» 


«/entry» 


“ 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@ Action dikerjakan, apabila isi en- 
try berubah. 

@ Gunakan «variable» untuk mem- 
beri nama entry. Nantinya, untuk 
mendapatkan isi entry, kita ting- 
gal membaca isi variabelnya. 


Checkbutton: check1.sh 


check state () 


( 


echo “checked: $CcB" 


MAIN DIALOG-" 

ccheckbox» 
cdefault»yes«/default» 
«label»Makan gratis«/label» 
cvariable»CBx/variable» 
caction»check statex/action» 


«/checkbox» 


w 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@ Checkbutton dibuat 
«checkbox»«/checkbox». 

@ Action akan dikerjakan, apabila 
status checkbutton berubah. 


dengan 


Pixmap: pixmap1.sh 
MAIN DIALOG-" 
«pixmap» 
cinput file»face-wink.png«x/input» 
«/pixmap» 


w 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@ Pixmap dibuat dengan c«pix- 
map»«/pixmap». 

@ Gunakan xinput filesNAMA 


FILEW/input» untuk mengambil 
gambar dari file. 


Menu: menut1.sh 
do open () 


( 


48 04/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL GTKDIALOG 


echo “OPEN” 


do save () 


( 


echo “SAVE” 


MAIN DIALOG-" 
«menubar» 
«menu» 
cmenuitem» 
«label-Open«/label» 
scaction»do open«/action» 
«/menuitem» 
cmenuitem» 
«label»Savex/label» 
caction»do savex/action» 
«/menuitem» 
cmenuitem» 
«label»0uitx/label» 
cactionsExit:Bye Byec/ 
action» 
«/menuitem» 
clabel»Filec/label» 
«/menu» 


«/menubar» 


“ 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@ Menubar dibuat dengan xmenu- 
bar»«/menubar-. 

@ Di dalam xmenubar»«/menubar» 
terdapat cmenu»«/menu». 

@ Untuk memberikan label pada 
menu, gunakan «label»x/label-. 

@ Di dalam xmenu»x/menu» ter- 
dapat cmenuitem»«/menuitem». 

@ Untuk memberikan label pada me- 
nuitem, gunakan «label» /labelb. 


Treeview: tree1.sh 

MAIN DIALOG-" 
SEN 

«clabel»Menu | Harga | Catatan«/ 
label» 

citem»Nasi Goreng | 10.000 
HABISc/item» 

citem»Bubur Ayam | 8.000 
c/items 

citem»Bakso | 10.000 | HABIS«/ 
item» 


c/trees 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@ Treeview dibuat dengan «tree»/ 
tree». 

@ Label kolom treeview didefinisi- 
kan dengan: «label»x/label». Un- 
tuk setiap kolom, dipisahkan de- 
ngan |. 

@ Item treeview didefinisikan de- 
ngan: sitem»«/item». Untuk setiap 
kolom, dipisahkan dengan |. 


Treeview: tree2.sh 

DATA-"" 
ten seo LO 
do 

tony segi ON 

do 

RES-$((x # y)) 
LINE-"$x | Sy | SRES" 

DATA-" $DATAcitem»$LINEc/item»" 

done 


done 


MAIN DIALOG-" 


Sea 


DATA CENTER : INDONESIA - SINGAPORE - CHINA 


- GERMANY - USA - AUSTRALIA 


clabel»X | Y | X « Y c/label» 
SDATA 


c/tree» 


w 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@ Di dalam contoh ini, kita buat se- 
buah treeview yang terdiri dari 3 
kolom: X, Y dan X "Y. 

@ Item dalam treeview dibuat dina- 
mis, dengan perulangan. 


VBox: vbox1.sh 
MAIN DIALOG-" 
cvbox» 
centry»ec/entry» 
«button ok»x/button» 


« /vbox» 


“ 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@ VBox (container box vertikal) 
dibuat dengan «vbox»«/vbox». 

@ Isi container didefinisikan di 


dalam vbox. 


DAXA NETWORKS 


EW PACKAGES 


2/ 


? 


COLOCATION : VPS HOSTING 


Poket Biasa Paket IIX 


Control Panel 
POP3, E-mail, FTP 
C6I, SAI. and much 


Paket Bioso 


VPS FRE 


Paket Biasa Paket IIX 
B/w 
VHDD 


Ram 


Poket IIX 


Ahttp://id.daxa.net - info@daxa.net (O21) 5022 6000- 526 8000- 9700 80001A 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX » 04/2010 49 


TUTORIAL GTKDIALOG 


Wat Is a Gtkdialog? 


programming languages 


On inis page we dernosirate some cf Ine most important features 


Using Gtkdialog with Glade 


The following ahad songt Wit load and sxecute 3 Giade XML file 


Giketitog 1s 2 erna utility for tnst and easy GUI buikiing. 1 can be used to create dialog boros for aimneet any interpreted and compiled 
programs which is a very tractive feature since Ihe develapar does net have to lean various GUI languages for ihe miscellanesus 


The Gidalog utfity uses the Giade Library to load, parse and oneoute Giade tles. Gikdislog makes the use of Grade created user 
Intertaces convenient In & shell script or any other Interpreted language 


(1 Soia/baah 
gekdinleg 


Situs web gtkdialog. 


HBox: hbox1.sh 


MAIN DIALOG-" 
chbox» 
centry»x/entry» 
«button ok»x/button» 
«/hbox» 


“ 


export MAIN DIALOG 


Catatan: 

@e HBox (container box horizontal) 
dibuat dengan «hbox»«/hbox». 

@ Isi container didefinisikan di 
dalam hbox. 


Kombinasi Vbox dan Hbox: vhbox1. 
sh 
MAIN DIALOG-" 
svbox» 
chbox» 
centry»x/entry» 
centry»x/entry» 
«/hbox» 
chbox» 
sbutton ok»«x/button» 
«button cancel»«/button» 
«/hbox» 


«/vbox» 


“ 


export MAIN DIALOG 


Bekerja dengan beberapa dialog: 
dialog1.sh 
export DIALOG2-" 


«vbox» 


Uiade-mi-ginda-di.0O-antrias functione.glade N 


ctext» 
«label»Label in Dialog2x/ 
label» 
«/ text» 
sbutton» 
clabel»Closex/label» 
caction»Closewindow: 
DIALOG2x/action» 
«/button» 


«/ box» 


“ 


MAIN DIALOG-" 
«vbox» 
sbutton» 
«label»Open Dialog2«/label» 
caction»Launch : DIALOG2-/ 
action» 
«/button» 


«/vbox» 


“ 


export DIALOG2 MAIN DIALOG 


Catatan: 
@ Untuk membuka dialog, gunakan 
perintah 
Launch:NAMA DIALOG. 
@ Untuk menutup dialog, gunakan 
perintah 
Closewindow:NAMA DIALOG. 


Contoh program: sysinfo.sh 


TEMP-/tmp/sysinfo.sh.tmp 


do free() 


( 


free » STEMP 


ps opid,user,command » $STEMP 


do cleanup() 


( 


rm -f STEMP 


INFO DIALOG-" 
«vbox» 
ctext» 
cinput file»$TEMPc/input» 
«/text» 
sbutton» 
«label-0KAYx/label» 
caction»Closewindow:INFO 
DIALOGx/action» 
«/button» 


«/vbox» 


“ 


MAIN DIALOG-" 
chbox» 
sbutton» 
clabel»My Process List«/ 
label» 
caction»do ps«/action» 
caction»Launch: INFO DIALOGx«/ 
action» 
«/button» 
sbutton» 
«label-»Memory Information«/ 
label» 
scaction»do freex/action» 
«caction»Launch: INFO DIALOGx/ 
action» 
«/button» 
sbutton» 
«label-0uitx/label» 
caction»do cleanups/action» 
cactionsEXIT:Byex/action» 
«/button» 
«/hbox» 


“ 


export INFO DIALOG MAIN DIALOG 
Sampai di sini dulu pembahasan 
kita. Selamat mempelajari lebih lan- 
jut! 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


50 04/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL VIMSCRIPT 


im (VI Improved) adalah text editor. Tapi bukan text editor biasa. Dengan 


vim, kita bisa melakukan banyak hal. Mulai dari sekedar bikin catatan, 


membuat shell script, hingga membuat program dapat dilakukan dengan vim. 


Apabila masih kurang, kita bisa kembangkan dengan Vimscript. 


Vim adalah salah satu text editor 
(berbasis text) yang sangat populer 
di dunia Unix. Di dunia Linux, vim 
dipaketkan ke dalam hampir semua 
distribusi Linux populer. Di zaman 
dimana program GUI yang bagus 
belum banyak tersedia (di Linux), 
pengguna dapat menggunakan vim 
untuk melakukan banyak hal. Ini 
termasuk segala text editing (catatan, 
isi e-mail, file konfigurasi, source do- 
kumen untuk publikasi, source code 
program, dan lainnya) sampai fungsi 
yang tidak terbayangkan datang ber- 
sama text editor (file manager, web 
browser, aneka game, dan lainnya). 

Sebagai text editor saja, vim sa- 
ngatlah powerful, terutama bagi 
programmer dan sysadmin. Vim 
dapat mengenal source code untuk 
berbagai bahasa pemrograman, dan 
macam-macam file konfigurasi. Ini 
artinya, kita bisa menikmati pewar- 
naan sintaks, indentasi, dan lainnya, 
spesifik terhadap tipe file yang kita 
edit. Saat ini, vim yang terinstal di 
sistem penulis dapat mengenali ham- 
pir 500 sintaks. Dan, ini bisa ditam- 
bahkan lagi oleh user. 

Fitur-fitur standar text editor 
modern, seperti copy/cut/paste, mul- 
tiple level undo/redo, spell check, 
multiple file, dukungan unicode, re- 
gular expression, dan lainnya tetap 


dimiliki oleh vim. Bagi yang terbiasa 
dengan GUI, vim bahkan mendu- 
kung, apabila di-enable pada saat 
kompilasi. 

Yang terkadang menjadi masalah 
bagi pengguna yang baru berkena- 
lan dengan vim adalah user inter- 
face. Kita asumsikan, vim berjalan di 
modus text saja. Ketika dijalankan 
tanpa argumen apapun, vim akan 
menampilkan beberapa informasi 
di tempat dimana seharusnya kita 
bisa mengetikkan isi file. Ketika pa- 
da akhirnya kita memaksa untuk 
langsung mengetik, informasi terse- 
but akan hilang, tapi kemudian kita 
akan menjumpai kesulitan lainnya. 
Bagaimana cara menyimpan file atau 
bahkan sekedar keluar dari program? 
Tidak ada menu bar! 

Operasi dasar seperti simpan file 
saja repot, apalagi harus berhubung- 
an dengan copy, cut atau paste yang 
entah bagaimana caranya. Sebagian 
calon pengguna akan langsung ber- 
pindah ke text editor lainnya. Bagi 
yang pernah mengalami dan ber- 
tahan: masih ingatkah kali pertama 
Anda kebingungan dengan vim? 

Ketika kebingungan tersebut ter- 
atasi, biasanya kita akan mulai ka- 
gum. Biasanya juga, disebabkan oleh 
deretan fitur yang sebagian telah 
disebutkan. Ketika mengedit file teks 


adalah kegiatan utama bekerja de- 
ngan komputer, Anda mungkin saja 
menemukan vim sedikit kurang co- 
cok. Tapi, jangan pergi dulu: vim ma- 
sih bisa dikembangkan lebih lanjut. 

Di dalam tulisan ini, kita akan 
membahas dasar-dasar pengembang- 
an vim lebih lanjut dengan Vim- 
script. Fungsi yang tak terbayangkan 
datang bersama text editor seperti 
disebutkan sebelumnya, juga diba- 
ngun dengan Vimscript. Anda bisa 
mengunjungi http//www.vim.org/ 
scripts/index.php untuk mengakses 
ribuan Vimscript yang tersedia. 

Semua contoh di dalam tulisan ini 
dibangun di atas vim versi 7.1 yang 
datang bersama Singkong Linux 1.0 
(noprianto.com/singkong.php). Dia- 
sumsikan, pembaca dapat menggu- 
nakan vim untuk melakukan tugas 
editing dasar dengan vim (copy/cut/ 
paste, undo/redo, save, guit). Dasar- 
dasar penggunaan vim (termasuk 
memberikan perintah) tidak akan 
dibahas. Diasumsikan juga, pembaca 
terbiasa dengan dasar pemrograman. 
Semua contoh program dilisensikan 
sebagai GPL. 


Informasi selengkapnya 

Tulisan ini tidak dimaksudkan se- 
bagai referensi. Untuk informasi 
selengkapnya, jalankan vim dan be- 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 04/2010 51 


TUTORIAL VIMSCRIPT 


rikan perintah berikut untuk memu- 
lai: 
:help usr 41 
atau kunjungilah: http://vim- 
doc.sourceforge.net/htmldoc/usr.. 
41.html. 


Mulai dari - /.vimrc 

Pada saat kita menjalankan vim, file 
vimre yang tersimpan dalam home 
directory kita akan dibaca, dan di- 
jalankan. Di dalam file ini, kita bisa 
memberikan  perintah/konfigurasi 
langsung kepada vim (misalnya: 
men-disable backup otomatis), menu- 
liskan script yang kita bangun, atau 
menjalankan vimscript yang tersim- 
pan di file lain. 

Sebagai contoh, apabila -/.vimrc 
kita berisikan baris berikut: 

echo “Selamat Datang Di VIM" 

maka, ketika kita menjalankan 

vim dengan perintah berikut: 
S vim 

yang akan muncul di layar ada- 

lah: 
Selamat Datang Di VIM 
Press ENTER or type command to 
continue 

Perintah echo tersebut dimaksud- 
kan untuk mencetak tulisan Selamat 
Datang di VIM. 

Apabila kita menambahkan baris 
berikut ke dalam -/.vimrc (dan kem- 
bali menjalankan vim): 

:9 

Maka setelah menampilkan tu- 
lisan selamat datang, vim akan lang- 
sung diterminasi. Seperti kita ke- 
tahui bersama, :g adalah perintah 
untuk keluar dari vim. 

Selanjutnya, karena vim akan 
langsung diterminasi begitu dijalan- 
kan (tidak bisa mengedit file), Anda 
mungkin ingin mengubah -/.vimre 
(dan menghapus baris :g) dengan 
menjalankan vim seperti berikut ini: 


S vim -u NONE -/.vimrc 


Jalankan pada command-line mode 
Ketika berada dalam user interface 
utama Vim, kita bisa langsung menge- 
tikkan perintah pada command-line 
mode. Sebagai contoh: 

:echo “halo” «ENTER» 


dan tulisan halo akan ditampilkan 
di tempat kita memberikan perintah. 
Apa yang kita tulis bisa lebih 
panjang. Sebagai contoh (dituliskan 
baris demi baris): 
:let nama-"vim" «ENTER» 
let versi-7cENTERS 
zecho “Saya menggunakan " . nama . “ 
. versi «ENTER» 
Maka yang akan tampil adalah: 
Saya menggunakan vim versi 7. 
Karena penulisan seperti ini sa- 
ngatlah terbatas, maka umumnya 
script ditulis dalam file terpisah (li- 
hat pembahasan berikut). 


versi " 


Simpan dalam “.vim 
Kita dapat menyimpan script kita 
dalam file terpisah dengan ekstensi 
nama file adalah .vim. Sebagai con- 
toh, berikut adalah isi file /tmp/VIM- 
SCRIPT/hello.vim: 

let nama-"vim" 

let versi-7 

echo “Saya menggunakan “ . nama . “ 

versi " . versi 

Perhatikanlah bahwa dalam file 
vimscript, kita tidak perlu meng- 
awali baris dengan karakter: (titik 
dua). Selanjutnya, di dalam tulisan 
ini, apabila tidak diawali dengan :, 
maka contoh diasumsikan dituliskan 
dalam file. 

Untuk menjalankan /tmp/VIM- 
SCRIPT/hello.vim, masukkanlah ke 
command line mode, dan berikanlah 
perintah berikut: 

:source /tmp/VIMSCRIPT/hello.vim 

Apabila Anda ingin hello.vim di- 
jalankan otomatis pada saat vim di- 
jalankan, tambahkanlah baris perin- 
tah tersebut dalam -/.vimrc. 


Dasar: variabel 

Variabel dalam vim terdiri dari hu- 
ruf, digit atau underscore, dan tidak 
dapat diawali dengan digit. 

Untuk mendefinisikan variabel, 
kita gunakan :let. Salah satu ben- 
tuknya: 

:let (var-name) - (exprl) 

Contoh: 

:let nama-"vim" 

Variabel yang didefinisikan dengan 
cara seperti ini merupakan variabel 


global (dan dapat digunakan oleh 
script lain). Apabila memungkinkan, 
kita hindari penggunaan variabel 
global, dan gunakan variabel lokal 
(terhadap script), yang dapat didefi- 
nisikan dengan menambahkan s: di 
depan nama variabel. Contoh (ditulis 
dalam script, bukan dalam command 
line mode): 
let s:nama-"vim" 

Untuk menghapus variabel, gu- 

nakan :unlet. Contoh: 


:unlet nama 


unlet s:nama 


Dasar: tipe data 
Vim mengenal tipe data berikut: 
@ Number (bilangan). 

@ Desimal, contoh: 10. 

e Oktal (diawali dengan 0), con- 
toh: 017. 

@ Hexadesimal (diawali dengan 
Ox atau OX), contoh: 0xlf: 

slet x-1 
@ String. 
@ Diapit “, contoh: “vim”: 
@ Mengenal escape seguence 
(N£, Na, Yr, NY, dan lainnya). 
@ Diapit ', contoh: vim': 
:let s-"vim" 
@ List. 

@ Mirip dengan Python. 

@ Dibuka dengan (, ditutup den- 
gan |, antarelemen dipisahkan 
dengan koma. 

@ Dapat mengandung tipe cam- 
puran, dan bersarang. 

@ Indeks dimulai dari 0. 

Diakses dengan varlindex). 
@e Contoh: (1, 2, “vim”). 
stel 
@ Dictionary. 

@ Mirip dengan Python. 

@ Dibuka dengan (, ditutup den- 
gan ), antarelement dipisahkan 
dengan koma. 

@ Format elemen: “key': value. 

@ Dapat mengandung tipe cam- 
puran, dan bersarang. 

@ Diakses dengan var|'key'. 

@e Contoh: (“nama”:”vim”, “ver- 
si”: 7 


:let dict-f "nama" :”vim", 


“versi":7, “data":lst) 


52 04/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL VIMSCRIPT 


Links added to comment on scripts 


Home poro-ongr/ Tha cottecson cf Vim scripts keeps growing. 1 gets more dificult to find the one SO Ooreasmart | 1 
Adranced search you need Some aro cutdated, some are wanderkut. To allow users ts comment on sorpta | have | IOE Tedi version 
| ndkeladi a lirik. You can find It in the upper right of each script page. This link takes you to Ine nubie | 
About Yim wihia Vim site Most pages are erngty. feel tree 10 create One and add samettung usetul lor other an 
Seneanty Vin voer, (Bone Mepetonasn) | 

Aatartaleg Alas 
Sponsonng Vir T-shirt available rara | 
Trivia Asoratad 
Dewwmeatatian A/ You can now show oil your pralemedi edihar io ali people mound you. Irs a simpia tar Njan/Meo 20 
Download Tamnguahor Gesign. A amali amount df he price Hoea to Belp Vim which in laci means goes | sngiiemtiona Free 
&c Hang pre TT to hap needy ciiidran In Uganda. You can crcler Ohe T-aturt at Ereswrear (Bram Moalenaa tva 
Yipa 

Land nideo about Yna chanty proteci 

My Ascount mere nema.. Meta Yum poster DD (1 satanea.n 
— Ama 
Sie tinta 


Maa Um 


Situs web Vim. 


Dasar: penulisan kode dan komentar 

Beberapa aturan penulisan kode: 

@ Statement diakhiri dengan new- 
line (tanpa titik koma, sama se- 
perti Python). 

@ Statement dapat dipecah ke dalam 
beberapa baris dengan dipisahkan 
karakter N, yang dituliskan diawal 
baris (bukan di akhir). Contoh: 

Is e— 
Le 
N x 
NO 
echo a 

@ Beberapa statement dapat ditulis- 
kan dalam satu baris, dipisahkan 
|- Contoh: 

let z-10 | echo z 

@ Komentar diawali dengan “, dan 
berakhir sampai akhir baris. Con- 
toh: 


let z-20 “ data sementara 


Dasar: operator 
Berikut adalah contoh operator yang 
didukung oleh vim. 


Assignment 

@ — (assignment). 

@ #— (a4-1lsamadengana-a-1l). 

@ —-(a--1samadengana-a-l). 
- (a.- “halo” sama dengana-a. 
“halo”). 


Logikal 

@ || (logikal OR). 

@ && (logikal AND). 
@ ! (logikal NOT). 


3-07) rpaedilating ym : Use CTRL A/X to incremert dales, times. and more 


Perbandingan (bilangan dan string) 
@ — (sama dengan). 

@ !- (tidak sama dengan). 

@ - (lebih besar). 

@ »—- (lebih besar sama dengan). 
@ « (lebih kecil). 

@ — (lebih kecil sama dengan). 
Aritmatika 

# (penjumlahan). 

. (penggabungan string). 

- (pengurangan). 

- (negasi). 

# (perkalian). 

/ (pembagian). 

Yo (hasil bagi). 


Dasar: kondisi 
Kita bisa mempergunakan perintah 
if: 
:if (condition) 
(statements) 


rendif 


:if (condition) 
(statements) 

Salsa 
(statements) 


sendif 


:if (condition) 
(statements) 
:elseif (condition) 
(statements) 
zendif 
Contoh (dituliskan dalam script): 
let a-l 


alat al 3 Al 


echo “Va sama dengan satu" 
cchenyan- ai 
elseif a —- 2 
echo “Va sama dengan dua" 
else 
echo “a tidak sama dengan satu 
atau dua" 


endif 


Dasar: perulangan 
Untuk perulangan, kita dapat mem- 
pergunakan for dan while: 
:for (varname) in (listexpression) 
(commands) 


zendfor 


:while (expression) 
: (commands) 
zendwhile 
Contoh: 
Cor An 
echo i 


endfor 


let 1-10 
while i»0 
echo i 
let i -- 1 


endwhile 


Catatan: 

@ Gunakan fungsi range) (seperti 
pada Python) untuk penggunaan 
bersama for. Contoh: 

for 1 in range(1,20,2) 
echo i 


endfor 


range ((expr) I, (max) IL, 
(stride)11) 
@ Gunakan break untuk keluar dari 
perulangan 


@ Tersedia juga continue untuk me- 
lanjutkan perulangan 


Dasar: definisi fungsi 
Untuk mendefinisikan fungsi: 
:function (name) ((var1), 
sa) 
(boay) 


zendfunction 


(var2), 


Catatan: 
@ Nama fungsi harus diawali dengan 
huruf besar. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 04/2010 53 


TUTORIAL VIMSCRIPT 


@ Untuk mengembalikan nilai, gu- 
nakan perintah return. 

@ Variabel di dalam fungsi adalah 
lokal. Untuk mengakses variabel 
global, gunakan g:«variabel glo- 
bal». 

@ Untuk mengakses argumen fungsi, 
gunakan a-cargumen». 

@ Untuk memanggil fungsi, guna- 
kan: call fnamej(Iarguments|). 
Dengan cara seperti ini, return 
value tidak akan digunakan. Un- 
tuk mendapatkan return value, 
kita tidak gunakan call, namun 
menggunakan assignment. Contoh 
(disimpan dalam func.vim): 


let nama - “vim" 


function Say hello() 
echo “Hello" 


endfunction 


function Say (message) 
echo a:message 


endfunction 


function Kuadrat (x) 
TASEUKAM Eles 3 BIANG 


endfunction 


function Global test () 
echo g:nama 
endfunction 

@ Berikan perintah :source «/path/ 

ke/func.vim». 

@ Contoh pemanggilan Say. hello/): 
:call Say hello) 
Hello 

@ Contoh pemanggilan Say): 
:call Say('VIM vim VIM vim') 
VIM vim VIM vim 

@ Contoh pemanggilan Kuadrat): 


slet hasil-Kuadrat (100 


:echo hasil 
10000 
@ Contoh pemanggilan 
test/): 
:call Global test () 


Global 


vim 


Beberapa fungsi built-in 

Berikut adalah sebagian kecil fungsi 
built-in vim, dikelompokkan berda- 
sarkan kategori. Contoh penggunaan 
fungsi akan diberikan dalam bentuk 


gabungan, yang disimpan dalam file 
.vim (kecuali disebutkan berbeda). 


String 

@ nr2char(): mendapatkan karakter 
dari kode ASCII. 

@ char2nr(): mendapatkan 
ASCII dari karakter. 

@ printf(): memformat string. 

@ tr(): mengganti karakter dalam 
string. 

@ tolower/(): mengubah ke huruf ke- 
cil. 

@ toupper(): mengubah ke huruf be- 
sar. 

@ strlen|): 
string. 

@ expand/(): meng-expand wildcard 
dan keyword spesial: 
@ keyword spesial Yo: nama file 

saat ini. 
@ repeat(): mengulang string. 


kode 


mendapatkan panjang 


Contoh (func string.vim): 
let s:a-"Halo Apa Kabar" 


CchowvPanjangNSse ng Ea Nu 
adalah “ . strlen(s:a) 
let s:b - toupper(s:a) 


Esing TI Wa isis 


let s:c - tolower(s:a) 
asing "Va 3. BRC 


echo “Nama file: “ . expand('8' 


List 

@ len/(): mendapatkan panjang list. 

@ empty/(): menguji apakah list ko- 
song. 

@ insert(): memasukkan elemen ke 
dalam list di posisi tertentu 

@ add(): menambahkan item ke da- 
lam list. 

@ removel(): menghapus satu atau le- 
bih item dari list. 

@ sort(): mengurutkan list. 

@ reverse(): membalik list. 

@ split(): memecah string ke dalam 
list. 

@ join(): menggabungkan semua item 
dalam list menjadi sebuah string. 

@ range(): mengembalikan list sesuai 
argumen yang diberikan. 


@ string): 
string. 

@ max): nilai maksimum dalam list. 

@ min): nilai minimum dalam list. 


representasi berupa 


Contoh (func list.vim): 
Isa tra 5 Ihla Ap DP Wali 
Iss Sa 3 id, So Tp 
echo “A: " . string(s:a) 
CehoMB IN strangi(ssb) 
for i in range(1, 5) 

let s:a - add(s:a, i) 
endfor 
echo “NEW A: “ . string(s:a) 
Dictionary 
@ len(): mendapatkan panjang dic- 
tionary. 


@ has key(): menguji keberadaan 
key dalam dictionary. 

@ empty/(): menguji apakah diction- 
ary kosong. 

@ remove(): menghapus entry dari 
dictionary. 


@ keys(): mendapatkan daftar key 
(berupa list) dalam dictionary. 

@ values(): mendapatkan daftar va- 
lue (berupa list) dalam dictionary. 

@ string(): representasi berupa string. 

@ max): nilai maksimum dalam dic- 
tionary. 

@ min): nilai minimum dalam dic- 
tionary. 


Contoh (func dict.vim): 


let s:a - ('nama' : 'vim', 'versi': 


7, '“web': “http://www.vim.org' ) 


let s:akey - keys(s:a) 
for i in s:akey 
cehor aral 


endfor 


Floating Point 

abs(): nilai absolut. 

round/(): pembulatan. 

ceil(): pembulatan ke atas. 
foor(): pembulatan ke bawah. 
pow(): pemangkatan. 

sgrt(): akar kuadrat. 


Catatan: hanya tersedia apabila 
dikompilasi dengan dukungan float- 


54 04/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL VIMSCRIPT 


ing point (tidak diaktifkan di Sing- 
kong Linux). 


Posisi kursor dan mark 

@ coll(): nomor kolom kursor atau 
mark. 

@ line(): nomor baris kursor atau 
mark. 

@ cursor(): memposisikan kursor. 


Untuk contoh, buatlah file baru, 
isikan dengan beberapa baris teks, 
dan aktiflah pada command: 

@ Mendapatkan posisi kolom pada 
kursor: 

:zecho col('.") 

@ Mendapatkan posisi kolom pada 
akhir baris kursor aktif (panjang 
baris#1): 

:echo col('$") 

@ Mendapatkan posisi baris pada 

kursor: 

:zecho line ('.") 

@ Mendapatkan posisi baris terakhir 

dalam buffer: 

:echo line ('$") 

@ Mengatur posisi kursor ke baris 1, 
kolom 2: 


“cal Ncursor (2) 


Buffer 

@ getline(): mendapatkan baris atau 
list baris dari buffer. 

@ setline(): mengganti baris dalam 
buffer. 

@ append(): menambahkan baris 
atau list baris ke dalam buffer. 

@ search(): melakukan pencarian 
dalam butter. 


Contoh (func buff.vim): 
for i in range(1,5,2) 
let baris - getlineli) 
echo baris 


endfor 


Cara mencoba contoh: 
@ Buatlah file baris.txt dengan isi 
berikut: 
baris 
baris 
baris 


baris 


TU $$ Ww N H 


baris 


@ Dalam kondisi func buff.vim 


telah dibuat sebelumnya dan file 
yang aktif di vim adalah baris.txt, 
berikanlah perintah berikut: 
source func buff.vim 
@ Hasil yang ditampilkan adalah: 
baris 1 
baris 3 


baris 5 


System (penanganan file) 

@ getfperml): mendapatkan hak ak- 
ses file. 

@ getftype(): mendapatkan tipe file. 

@ getfsize(): mendapatkan ukuran 
file. 

@ getcwd(): mendapatkan direktori 
aktif. 

@ delete(): menghapus file. 

@ renamel): mengganti nama file. 

@ system(): menjalankan perintah 
shell, dan mendapatkan output- 
nya. 

@ hostnamel): 
name. 

@ readfile(): membaca file, dan me- 
nyimpan baris-baris file ke dalam 
list. 

@ writefile(): menulis list berisi 
baris-baris file ke dalam file. 


mendapatkan host 


Contoh (func sys.vim): 
TetNscontentsN 
readfile (expand('8')) 
teri Ning scontents 

echo i 


endfor 


System (tanggal dan waktu) 

@ localtime(): mendapatkan waktu 
saat ini (detik sejak epoch). 

@ strftime(): memformat waktu. 


Contoh (func dt.vim): 
let s:now - strftime (“sd-$m-$Y 
SH: 3M:38") 


echo s:now 


Contoh 1: add dt.vim 

let s:now - strftime (“$sd-$m-$Y 

SH: 3M:35") 

let s:lastline - line('S') #1 

call setline(s:lastline, s:now) 

Apabila dijalankan, otomatis 

tanggal dan waktu ditambahkan 
pada baris akhir dokumen aktif. 


Contoh 2: linenr.vim 
Ios Sosisehsa Sal 
let s:end - line('$S") 
let s:content - getline(s:start, s: 


end) 


TetNsicount 
for i in s:content 
lsis sssama— perabasr (“S0Scl: 
NN scounG) Ma 
call setline(s:count, s: 
temp) 
let s:count #- 1 
endfor 
Apabila dijalankan, secara otoma- 
tisakan menambah nomor baris di ko- 
lom paling kiri setiap barisnya, dalam 
format 001, 002, dan seterusnya. 


Contoh 3: kombinasi dengan python: py1.vim 
Apabila vim dikompilasi dengan du- 
kungan Python (tersedia di Singkong 
Linux 1.0), maka kita bisa menggu- 
nakan Python untuk mengembang- 
kan fungsionalitas vim. 

Sebagai contoh, di dalam pyl. 
vim, kita membangun fungsi yang 
sama dengan add dt.vim, yaitu me- 
nambahkan tanggal dan waktu pada 
baris terakhir dokumen aktif. 


Catatan: 
@ Blok kode Python. 
Diawali dengan: 
python «« EOF 


Ikode pythonl 
Ikode pythonl 
Ikode pythonl 


Dan diakhiri dengan: 
EOF 
@ Untuk mengakses internal vim, 
kita meng-import modul vim. Beri- 
kut adalah source code pyl.vim: 
python «« EOF 


import vim, time 


dt - time.strftime('$d-$m-$Y 
SH:$M:$58") 


vim.current.buffer.append (dt) 


EOF 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 04/2010 55 


TUTORIAL DEV RANDOM 


Manfaat /dev/random dan 


/dev/urandom 


alam direktori /dev, kita dapat menemukan file random dan urandom, yang 
merupakan file spesial yang berfungsi sebagai random number generator. Apa 


gunanya file-file tersebut dalam kegiatan sehari-hari? Bagaimana kita dapat 


memanfaatkan file tersebut? 


Bilangan acak merupakan salah satu 
faktor penting dalam pengembangan 
solusi berbasiskan komputer. Seba- 
gai contoh yang sederhana, ketika 
kita membangun program tebak bi- 
langan antara 0 sampai 10. Dari sisi 
developer program, hal ini bukan 
sesuatu yang rumit. Hampir semua 
bahasa pemrograman populer datang 
dengan pustaka untuk mendapatkan 
bilangan acak. Kalau pun sampai 
pustaka tersebut tidak tersedia, de- 
veloper masih bisa membuat bilang- 
an acak sendiri dengan berbagai al- 
goritma populer yang ada. 

Masalahnya, program tebak bi- 
langan tersebut merupakan program 
yang sederhana. Empat kali berja- 
lan, dan mendapatkan bilangan acak 
yang sama berturut-turut juga tidak 
terlalu masalah. Namun, lain halnya 
ketika kita berbicara tentang ke- 
amanan data tingkat tinggi, dimana 
di antaranya diperlukan key yang 
sangat acak. 

Pada platform Linux, untuk urus- 
an mendapatkan bilangan acak, kita 
bisa percayakan ke random number 
generator, yang diwakili oleh dua 
file: /dev/random dan /devu/urandom. 
Pustaka atau program yang membu- 
tuhkan bisa membaca dari file-file 
tersebut. File ini sendiri sudah ter- 
dapat dalam paket coreutils. 


Idev/random 
Bukalah terminal emulator, dan co- 
balah berikan perintah berikut: 
S cat /dev/random 

Perintah tersebut dimaksudkan 
untuk membaca dari file /dev/ran- 
dom. Tapi, apa yang muncul di layar? 
Karakter-karakter yang tidak ter- 
baca. Dan, ini berarti sukses. Tekan 
kombinasi tombol CTRL-C untuk 
menghentikan pembacaan. 

Untuk me-reset terminal, berikan- 
lah perintah berikut: 


$ reset 


Pada saat mengetik, yang tampil 
mungkin karakter yang tidak ter- 
baca. Tetap mengetik dan tekanlah 
ENTER, setelah perintah reset di- 
berikan. 

Pada saat kita membaca file / 
dev/random, byte-byte acak akan 
dikembalikan, selama masih tersedia 
noise pada entropy pool. Pada saat 
entropy pool kosong, maka pemba- 
caan akan terhenti sementara (block- 
ing). Bagaimana agar entropy pool 
tetap terisi? Di antaranya, kita bisa 
membantu dengan melakukan berba- 


| 


a- aa 

Lo na wa aan 

Aa Mo Mo Ho Ho Vio dio Sio 
Wo So Ho Tia Tia in dia Th 
Ti Kia Ea Ha Ia Ha Ea | 
Dam an 
sana AKa 
Io Ho Hao Sio Ho dio dio Sio | 


56 04/2010 M INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL DEV RANDOM 


gai operasi, seperti menggerakkan 
mouse. 

Dengan menghasilkan byte ran- 
dom hanya selama entropy mencuku- 
pi, /dev/random dimaksudkan seba- 
gai true random number generator. 


Idevlurandom 
Bagaimana kalau kita ingin selalu 
mendapatkan byte acak walau entro- 
py pool kosong? Kita bisa membaca 
dari /dev/urandom. Karakter u pada 
urandom dimaksudkan sebagai un- 
locked (non-blocking). Pada saat en- 
tropy tidak mencukupi, internal pool 
akan digunakan untuk membantu 
mendapatkan nilai acak. 

Anda bisa mencoba memberikan 
perintah berikut: 

$ cat /dev/urandom 

Karakter tidak terbaca akan te- 
rus-menerus muncul. Tidak terhenti 
seperti pembacaan /dev/random. 

Berbeda dengan /dev/random, / 
dev/urandom berfungsi sebagai pseu- 
dorandom number generator. 


Mendapatkan bilangan acak 
Apa yang kita baca dari /dev/random 
atau /dev/urandom adalah byte-byte 
acak. Kita akan mengonversinya ke 
integer. Sebuah utility, od (dalam pa- 
ket coreutils), bisa kita pergunakan. 
Sebagai contoh, kita ingin mem- 

baca satu byte dari /dev/random, 
dan menampilkannya sebagai inte- 
ger (kita akan melakukannya berka- 
li-kali untuk mendemonstrasikan 
tingkat keacakan): 

S od -N1 -i /dev/random 

0000000 14 

0000001 


S od -N1 -i /dev/random 
0000000 186 
0000001 


S od -N1 -i /dev/random 
0000000 1219 
0000001 


Penjelasan: 

@ Opsi -N digunakan untuk menen- 
tukan jumlah byte yang akan di- 
baca. 


Properti file /dev/urandom dan /dev/random. 


@ Opsi -i digunakan untuk me- 
nampilkan dalam integer 


Kita juga dapat menambahkan 
opsi -An, agar tidak menampilkan 
offset file. Contoh: 

$S od -An -N1 -i /dev/random 

182 

Gunakan tr untuk membuang 
whitespace: 

S od -An -N1 -i /dev/random | tr -d 

I:space:) 

70 

Anda dapat menyimpannya ke 
variabel (asumsi shell: bash): 

S ACAK-'od -An -N1 -i /dev/random | 
tr -d I:space:1” 

$ echo SACAK 

17 


Tebak angka dengan shell script 
Kita akan membuat shell script per- 
mainan tebak angka. Program akan 
menerima dua argumen: 

@ Batas minimal (»- 0). 

@ Batas maksimal («- 255). 


Sebuah bilangan acak antara 
batas minimal dan maksimal akan 
dihasilkan. User kemudian diberi 
kesempatan untuk menebak. 

Berikut adalah script tebak.sh: 

#!/bin/sh 


I -z S1 | &e exit 1 
I -z 52 | se exit 2 


IST ON INSxnera en 


| $2 -gt 255 | && exit 4 


while (1) 
do 
ACAK-od -An -N1 -i /dev/random 
| tr -d I:space:J” 
| SACAK -gt S1 | && | SACAK - 
lt $2 | s& break || echo “dapatkan 
SACAK, coba lagi" 
done 
echo “55 Bilangan acak telah 
didapatkan” 
echo -n “55 Tebakan Anda: “ 
read TEBAK 
| SACAK -eg STEBAK | && echo 
“Tebakan BENAR (SACAK)" || echo 
“Tebakan SALAH, harusnya: SACAK" 
Berikanlah hak akses executable: 
S chmod #x tebak.sh 
Dan, jalankanlah dengan perintah 
berikut: 
$ ./tebak.sh 10 20 
dapatkan 189, coba lagi 
dapatkan 1, coba lagi 
dapatkan 76, coba lagi 
dapatkan 206, coba lagi 
dapatkan 142, coba lagi 
dapatkan 241, coba lagi 
dapatkan 160, coba lagi 


dapatkan 182, coba lagi 
dapatkan 34, coba lagi 
dapatkan 210, coba lagi 
2» Bilangan acak telah didapatkan 
»» Tebakan Anda: 14 
Tebakan SALAH, harusnya: 12 

Sampai di sini dulu pembahasan 

kita. Selamat mencoba.m 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 04/2010 57 


WORKSHOP OFFICE 


Hitung Sel Kosong dalam Range 


Ingin mengetahui berapa banyak sel kosong dalam suatu 
range? Gunakan saja fungsi COUNTBLANKI )! 


Berikut adalah prototipe fungsi COUNTBLANKI/) di 
Open Office.org Calc: 
COUNTBLANK (range) 


Penjelasan argumen: 
@ Range: range data. Sebagai contoh: A1:B4, A2:C10 atau 
nama range yang telah kita definisikan sebelumnya. 


Fungsi kemudian akan mengembalikan berapa banyak 
sel kosong dalam range tersebut. 


Untuk melakukan percobaan perhitungan sel kosong 
dalam range, berikut adalah data yang kita miliki: 


A B 


10 


20 


Da2. |w/n|—- 


Panggil fungsi sebagai berikut (misal: di A5): 
-COUNTBLANK (A1 :B2) 


Nilai yang dikembalikan adalah 3: 

@ Jumlah sel dari Al sampai B2 adalah 4: Al, A2, Bl, 
B2. 

@ Yang terisi hanya B2 (nilai: 10). 

@ Maka banyak sel kosong adalah: 4-1-3. 


Kita bisa pula bekerja dengan nama range: 
Blok Al sampai B4 

@ Akses menu Insert | Names | Define. 

@ Pada dialog Define Names yang tampil, isikan sebagai 
contoh: datasaya. 

@ Klik OK untuk menutup dialog, dan menyimpan pe- 
rubahan. 


Setelah itu, kita bisa memanggil fungsi seperti contoh 
berikut (misal: di A6): 
-COUNTBLANK (datasaya) 


Nilai yang dikembalikan adalah 6: 
@ Jumlah sel dari datasaya (Al:B4) adalah 8: Al, A2, A3, 
A4, B1, B2, B3 dan B4. 
@ Yang terisi hanya 2: B2 (nilai: 10) dan A4 (nilai: 20). 
@ Maka banyak sel kosong adalah: 8-2-6. 
@ Silakan dicoba dengan contoh input yang lain. 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Bandingkan Dua String secara Case Sensitive 


Dengan fungsi EXACTI/), kita bisa membandingkan dua 
string secara case sensitive. 


1 Berikut adalah prototipe fungsi EXACT/) di OpenOffice. 
org Calc: 
EXACT (text 1:text 2) 


Penjelasan argumen: 
@ text 1: string pertama yang ingin dibandingkan. 
@ text 2: string kedua yang ingin dibandingkan. 


Yu La Yee yoo fyua Yan Gas Rod Lee - 
BEM DAD OK KOO-MA-- Sik Pena 
Bi (mate lelin -IA4A UN MMK ason0 Ga ui-P-a 


Fungsi akan mengembalikan TRUE, apabila kedua 
string sama persis. Perbandingan akan dilakukan secara 
case sensitive (A berbeda dengan a). 


Contoh pemanggilan fungsi: 
Kita ingin membandingkan “test” dan “Test”: 


SAN (Yee Vikas) 


Fungsi akan mengembalikan FALSE. 
Kita ingin membandingkan isi sel Al (“Halo”) dan isi 
sel A2 (“Hola”): 
-EXACT (A1: A2) 
Fungsi akan mengembalikan FALSE. 


Ie ya po pot iyaa Ja jo Ito yo 
BrEMoN Wo0 OK AOO-A ae Sh SE hewan, 
MG (mma taat Jia Tel aah UN XM 1.uonO “K NA Ban 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


58 04/2010 W INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP OFFICE 


Bekerja dengan Angka Romawi 


OpenOffice.org Calc mendukung penggunaan angka 
romawi, dimana dengan cara yang mudah, kita bisa 
melakukan konversi ke atau dari angka romawi. 


Untuk melakukan konversi ke angka romawi, kita bisa 
mempergunakan fungsi ROMANI): 
ROMAN (Number: Mode) 


Penjelasan argumen: 

@ Number adalah bilangan yang ingin dikonversi ke 
bilangan romawi. 

@ Mode adalah argumen opsional berupa bilangan, yang 
apabila diberikan, akan menentukan tingkat penyeder- 
hanaan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, semakin 
tinggi pula tingkat penyederhanaannya. Nilai dimulai 
dari 0 sampai 4. 


Contoh 1: 
Konversi 2010 ke romawi: 
-ROMAN (2010) 
Fungsi ini akan mengembalikan: MMX. 


Contoh 2: 

Konversi 1999 ke romawi, tanpa penyederhanaan: 
-ROMAN (1999) 

Fungsi ini akan mengembalikan: MCMXCIX. 


Konversi Bilangan String ke 


Ingin mengonversi bilangan seperti 123456 ke 123,456? 
Untuk melakukan hal ini, gunakan saja fungsi TEXT/). 


1 Berikut adalah prototipe fungsi TEXT/) di OpenOffice. 
org Calc: 


TEXT (Number: Format) 


Penjelasan argumen: 
@ Number: bilangan yang ingin dikonversi. 
@ Format: Format bilangan. Sebagai contoh: “#,###”. 


Contoh penggunaan fungsi untuk mengonversi ke teks 
dengan pemisah ribuan (format #,###): 
-TEXT (123456: “4, ###") 
Fungsi akan mengembalikan: 123,456. 
-TEXT (1234567890123: “4, ###”) 
Fungsi akan mengembalikan: 1,234,567,890,123. 


Contoh penggunaan fungsi untuk mengonversi ke teks 
dengan maksimal tiga digit setelah koma (format: #.###): 


Format Tertentu 


Contoh 3: 

Konversi 1999 ke romawi, dengan penyederhanaan level 1: 
-ROMAN (19995 1) 

Fungsi ini akan mengembalikan: MLMVLIV. 


Dengan penyederhanaan level 2: 

-ROMAN (1999 2) 

Fungsi ini akan mengembalikan: MXMIX. 
Dengan penyederhanaan level 3: 
-ROMAN (1999 3) 

Fungsi ini akan mengembalikan: MVMIV. 
Dengan penyederhanaan level 4: 
-ROMAN (19995 4) 

Fungsi ini akan mengembalikan: MIM. 


Untuk mengonversi dari angka romawi, kita bisa mem- 
pergunakan fungsi ARABICI): 
ARABIC (Text) 


Penjelasan argumen: 
@ Text adalah string berisikan bilangan romawi 


Contoh konversi dari MIM: 
-ARABIC (“MIM") 
Fungsi ini akan mengembalikan: 1999. 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


-TEXT (123.4: “#.###") 

Fungsi akan mengembalikan: 123.4. 
-TEXT (123.45675 “#.###") 

Fungsi akan mengembalikan: 123.457. 


Contoh penggunaan fungsi untuk mengonversi ke teks 
dengan tiga digit setelah koma (format: #.000): 

-TEXT (123.4: “#4.000”) 
Fungsi akan mengembalikan: 123.400. 


Contoh penggunaan fungsi untuk mengonversi ke teks 
dengan pemisah ribuan, dan dua digit setelah koma 
format: #,###.00): 
-TEKT (12345678.95 “#, ###. 00”) 
Fungsi akan mengembalikan: 12,345,678.90. 
-TEKT (123456789.019: “#,###.00”) 
Fungsi akan mengembalikan: 123,456,789.02. 
--TEKT (12345678.999: “#, ###.00”) 
Fungsi akan mengembalikan: 12,345,679.00. 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX & 04/2010 59 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Buat Arsip ZIP dengan Modul ziptile 


Standar library Python datang dengan modul zipfile, yang 
dapat digunakan untuk bekerja dengan arsip zip. Dengan 
modul tersebut, Anda dapat membuat arsip zip dengan 
mudah. 


Script zipcreate.py yang kita buat akan bekerja dengan 

minimal dua argumen, yaitu file zip yang ingin dibuat, 
dan setidaknya satu pattern nama file yang ingin dima- 
sukkan ke dalam arsip: 


alan name SA MI nekat 3 


2I5Ya3 
zipf - sys.argvI1J 
pattern - sys.argvI2:l 
except IndexError: 
print 'Usage: $s xzipfile» cpattern» Ipattern2... 
patternN)|' $( 
sys.argv|oJ) 
sys.exit (1) 


» Aek program kita akan bangun menggu- 
nakan fungsi zip createl): 


der pnercate(21pe, pattern) 


sys.exit(zip create(zipf, pattern)) 


Kita cek apakah argumen pattern merupakan list 
kosong: 
#empty? 
if not pattern: 
print 'Refused to create empty archive' 


return 2 


Setelah melakukan pengecekan, selanjutnya kita buka 
file arsip zip dengan mode w: 
#open 
By 
zf - zipfile.ZipFile(zipf, 'w', allowZip64-True) 


except Exception, e: 


print e 
netutiN3 
# 
Referensi: 


@ class ZipFile( filel, model, compression, allowZip64!!)). 


Untuk setiap pattern, kita glob dengan modul glob, dan 
Aa setiap file yang didapatkan, kita tambahkan ke 
dalam arsip zip. Apabila terdapat kesalahan, kita tam- 
pung nama file yang bermasalah: 

errors - IJ 

for p in pattern: 
files - glob.glob(p) 
for f in files: 


print 'Adding $s' $(f) 


(anyan 
zf.write(f) 
joy ah Bete O) Gi 
Excel 
print 'ERROR' 
errors.append (f£) 
# 
zf.closel() 


Apabila terdapat kesalahan, kita tampilkan nama- 
Gam file yang bermasalah: 
if errors: 
print 'Found $d error(s): ' $(lenlerrors)), 
pin On (ertors) 
return 4 
else: 
prant OK: 


BeGUsNN0 


Berikut contoh eksekusi program zipcreate.py untuk 
menghasilkan file arsip x.zip: 
$ python zipcreate.py x.zip /bin/ls «.py /usr/bin/ 
mkjambase 


Adding zipinfo.py OK 
Adding /usr/bin/mkjambase ERROR 
Found 1 error(s): /usr/bin/mkjambase 

Berikut ini merupakan source code lengkap program 
Berserateny, 

#!/usr/bin/env python 


#(c) Noprianto, 2010 
import sys 
import zipfile 


import glob 


# Source code lengkap zipcreate.py, dapat ditemukan 


# dalam bonus DVD InfoLINUX edisi ini. 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


60 04/2010 m INFOLINUX 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Gara Mudah Memperoleh Isi Arsip ZIP 


Standar library Python datang dengan modul zipfile, yang 
dapat digunakan untuk bekerja dengan arsip ZIP. Dengan 
modul tersebut, kita bisa mendapatkan isi arsip dengan 
mudah. 


1 Script zipinfo.py yang kita buat akan bekerja dengan satu 
argumen, yaitu file zip yang ingin didapatkan isinya: 


alan name “NN man 


(ENY 
zipf - sys.argv|l 
except IndexError: 
print 'Usage: $s czipfile»' $& (sys.argvIOJ 


sys.exit (1) 


Program kita bangun dalam fungsi show zip filel). 
Script akan terlihat pada bagian berikut: 

def show zip info(zipf): 

Alap name S5 1 vgebim 4 


# 


sys.exit (show zip infol(zipf)) 


Pertama-tama, kita periksa apakah file yang diberikan 
merupakan arsip ZIP yang valid: 
if not zipfile.is zipfile(zipf): 
print 'Possibly invalid zip archive: $s' $(zipf) 
return 2 
4.File zip tersebut kemudian kita buka: 
EYY 
zf - zipfile.ZipFile(zipf, 'r', allowZip64-True) 
except Exception, e: 
print e 


KEBUN 


Referensi: 
@ class ZipFile( file, 
Zip64111). 


model, compression|, allow- 


Setelah diperiksa, kemudian kita dapatkan daftar nama 
file dalam arsip: 
z1 - zf.namelist () 


zf.close() 


Untuk setiap nama file, kita dapatkan informasi lebih 
lanjut: 
tor tingal: 
zi - zf.getinfolf) 
print '&Ss: compressed-$d, uncompressed-td, 
CRC-3d' S&( 
zi.filename, 


zi file size, 


zi.compress size, 
zi.CRC, 
) 


Referensi: 

@ class ZipFile( filel, model, compressionl, 
Zip64J11), method: getinfo(name). 

@ class ZipInfo. 


allow- 


Berikut contoh eksekusi program zipinfo.py untuk 
melihat isi file arsip a.zip: 

$ python zipinfo.py a.zip 

a.py: compressed-5, uncompressed-5, CRC-2047597014 

b.py: compressed-5, uncompressed-5, CRC-1072504159 

C.PyY: compressed-5, uncompressed-5, CRC-55533272 


Source code program zipinfo.py akan terlihat sebagai 

berikut: 
#!/usr/bin/env python 
#(c) Noprianto, 2010 
#GPL 
import sys 
import zipfile 
def show zip info(zipf): 

if not zipfile.is zipfile(zipf): 
print 'Possibly invalid zip archive: $s' $(zipf) 


return 2 


zf - zipfile.ZipFile(zipf, 'r', allowZip64-True) 
except Exception, e: 
prante 


mcuran 


z1 - zf.namelist() 
zf.close() 
# 
inoga ip salat Pada 
ZiM- Na getol) 
print '$s: compressed-$d, uncompressed-$d, 
CRe- so 
zi.filename, 
zi.file size, 
zi.compress size, 


zi.CRC, 


# Source code lengkap zipinfo.py, dapat ditemukan 
# dalam bonus DVD InfoLINUX edisi ini. 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX # 04/2010 61 


WORKSHOP DISTRO 
Menambah Paket Multimedia Fedora 12 


Fedora 12 secara default hanya mendukung format mul- 12 yang dapat Anda gunakan jika terkoneksi ke Inter- 
timedia yang terbuka seperti ogg. Kita dapat menambah- net. Karena Workshop pertama ini, kita hanya akan 
kan paket multimedia yang mendukung format proprietary, menggunakan DVD InfoLINUX 04/2010 sebagai re- 
seperti MP3, VCD, DVD, guicktime, avi, mp4, dan flv dari positori, maka ubah nilai enabled-1 menjadi enabled-0 
repositori. pada file fedora.repo, dan fedora-updates.repo. 
@ Buat file bernama dvd-fedora.repo dalam direktori / 
Ada dua cara untuk menambahkan paket program agar etc/yum.repos.d, untuk mengarahkan paket EXTRAS 
Fedora dapat digunakan untuk memutar multimedia Fedora 12 yang sudah disertakan di dalam DVD seba- 
berformat proprietary. Cara pertama adalah menginstal gai repositori. Paket-paket repository Fedora 12 berada 
paket codec untuk program yang sudah terinstal, misal- di bawah folder “/DVD DL-IL042010/EXTRAS/fedo- 
nya Rhythmbox membutuhkan gstreamer-ffmpeg untuk ra-12” atau yang serupa. Isi file /etc/yum.repos.d/dvd- 
memutar MP3. Cara kedua adalah menambahkan paket fedora.repo dengan teks sebagai berikut (sesuaikan 
program baru yang telah mendukung format proprietary, isi baris baseurl dengan nama folder lengkap DVD di 
misalnya MPlayer dan VLC. Workshop ini menjelaskan komputer Anda): 
cara menambahkan paket program dari repositori DVD Idvd-fedora-12) 
(offline) dan Internet (online). name-dvd-fedora-12 
baseurl-file:///media/cdromo/ 
MP Accessories enabled-1 
gia gpgcheck-0 


@ eornet 


Idvd-extras-fedoral 


name-dvd-extras-fedora 


() System Toots » (0 Brasero Disc Burner 


baseurl-file:///media/cdrom0/DVD DL-ILO42010/EXTRAS/ 


dB Move Piayer fedora-12 
Oh Rinorernan Music Player enabled-1 
gpgcheck-0 


Gambar 1. Halaman desktop Fedora 12. 


@ Simpan hasil perubahan file di atas, lalu jalankan 


Repositori DVD perintah “yum check-update” untuk membuat indeks 

Berikut ini langkah-langkah menambahkan repository paket: 

Fedora 12 dari folder Extras, yang disertakan dalam # yum check-update 

DVD: 

@ Masukkan DVD InfoLINUX 04/2010 ke dalam drive | @ Proses penambahan.repositori selesai. Kini, Anda dapat 
DVD-ROM, lalu jalankan Terminal, dan berubah men- mencoba melakukan proses instalasi paket dengan 
jadi root untuk bekerja sebagai administrator: menggunakan Yum. Sebagai contoh, proses instalasi 

$ su - paket VLC Media Player dapat dilakukan dengan men- 
Password: jalankan perintah berikut: 
# # yum install vlc 

@ Anda juga dapat menginstal program melalui menu 

@ Cek dengan menggunakan perintah “df -h” untuk Add/Remove Software. 
mengetahui letak DVD yang sudah di-mount. Pada 1. Klik menu System | Administration | Add/Remove 
contoh ini, DVD ter-mount pada direktori /media/ Software. 
cdrom0 (belum tentu sama di komputer Anda, misal 2. Ketikkan vic pada kolom sebelah kiri Find, lalu klik 
/media/DVD-IL042010 atau yang serupa): Find. Lihat Gambar 2. 


# df -h Ad Werauk Samara 
Filesystem Size Used Avail Uses Mounted on 


Itute. platform MPEG, OVO, and DivX player 
Loa-Ltr13 Oena 


/dev/sr0 Sa Mer Da 1G 0 1008 /media/cdrom0d WA Selected packages CIK VLC Media Player core 
IP Aamin toots ITN ve-core1.04-1,1612 (686) 
& . . : . GNOME deskta Devel. € ki for vic 
@ Pindah ke direktori /etc/yum.repos.d. Pada direktori € Senang | MEBI sedererOdnte12 peng) 


ini sudah terdapat alamat sejumlah repositori Fedora | Gambar 2. Hasil pencarian paket VLC Media Player. 


62 12/2009 m INFOLINUX www.infolinux.web.id 


WORKSHOP DISTRO 


3. Klik atau beri tanda centang pada kotak di sebelah 
kiri paket vlc, lalu klik Apply. 

4. Tunggu beberapa detik selama proses pencarian pa- 
ket lain yang dibutuhkan vlc (resolving dependen- 
cies). Ternyata vlc membutuhkan banyak program 
tambahan. Lihat Gambar 3. - 


— pad tamara bertuan 
Kran OMA Leacan Lag 


.. 
Ica - 
Ora 
| 
MA nanti ra 1» (9 18 additional packagen atro haya to be Installed 
2 an ' D0 eatat Vc en10ra) perhagan Sun hat ta de Mariana 
e 

"c "maya loading lite ter S 
— ag . IN ban enage 2 2 PA 17 Una 

teodtit 

“ Gp yen NA a22 7.212 pasa 
Ki 0x aur cetstad tiprarien 
ah LI H5 1 I-- 


Gambar 3. Hasil pencarian paket VLC dan berbagai paket yang dibutuhkan oleh VLC. 


5. Klik Install untuk memulai instalasi vlc, dan pro- 
gram-program lain yang dibutuhkan vlc. 


Repositori Online 
Jika Anda ingin paket yang lebih baru dari yang ada di 
DVD edisi ini atau DVD yang Anda miliki bermasalah, 
Anda dapat menggunakan server repositori di Internet 
untuk menambahkan program secara online. Berikut ini 
langkah-langkah menambahkan repository multimedia 
dari server yang beralamat di Internet dengan bantuan 
browser web Firefox, misalnya dari http://rpmfusion.org 
dan http://rpm.livna.org. 
Catatan: syarat untuk bisa menambahkan repository 
online ini, komputer Anda harus terhubung ke Inter- 
net, dan repository Fedora tidak di-disable. Kembalikan 
enabled-1 pada file /etc/yum.repos.d/fedora.repo, dan 
fedora-updates.repo. 
1. Klik Applications | Internet | Firefox Web Browser. 
2. Akses alamat web http://rpmfusion.org/Configuration. 
3 Pada bagian Graphical Setup via Firefox web browser, 
klik link ke RPM Fusion Free for Fedora 10, 11, 12. 
4. Anda akan diminta memilih untuk menyimpan 
atau langsung menginstal dengan Package Installer 
(Default). Pilih Package Installer seperti Gambar 4. 


D sonata Aan Iran G5 X Ne ME mymih. ee 


— Canfigulatan APP Puma Majlis Firatas 
Ve Dit Yew Mejlary Wookratkn Tato tpetp 
- - GO & | Ge rem yengana — 


PA Omnad - wika JABERI 26... M0 PENS» eaghana 


au Pare PERAN pen 


201y Por) Mirpentesian-tree-retesse-statile.moarch.rpon Is 
una ara pacanga « 
muat (refax ara NOea Iatp aneka penuaan drg 


What snauid Piretan Oa week Avie Mter 


mpatitse 8 £ fipan WE Package wetaher Isetadt 
. jawa pan 
Kan you use drad tP De Mes andmmnaticafy tor ben Mike then Pora re an 1g 


Or L 


Rp34 Pumon nentree fur Federa Alpha, Beta| 


Gambar 4. Download paket rpm repository rpmfusion. 


5. Akan ada pertanyaan kembali, apakah Anda akan men- 
ginstal paket ini, dan jawablah dengan klik Install. 


6. Anda akan ditanya password root. Setelah mema- 
sukkan password root dan menekan Enter, Package 
Installer akan menginstal dengan menambahkan file 
rpmfusion-free.repo, dan tiga file lain dengan dua kata 
pertama rpmfusion-free pada folder /etc/yum.repos. 
d/. 

7. Ulangi semua langkah di atas untuk menambahkan 
repository rpmfusion-nonfree. 

8. Untuk melihat daftar repository dan nama server mana 
saja yang diaktifkan, jalankan menu System | Adminis- 
tration | Add/Remove Software, klik System | Software 
Sources. Pastikan ada centang pada baris Fedora 12 
1386, RPM Fusion for Fedora 12 - Free, dan RPM Fusion 
for Fedora 12 - Nonfree. Lihat Gambar 5. 


Dorce Maces System o . FA IA 
- nadi 


Dystem Eimers biety 
- 


« Al pecagen 

@ "rage cokternane 
Y Newert peckages 
MA seteced paktagan 
Lal Admin toge 

€ cow sowtop 
Gg «ne desatap 

II Otrer derktaps 
MG MFCE Gesatag 
Ma 
Aa 


ta packages for the rest Fedoraleeisase 


Pepe Irut Updatei 
jon for Fedora 12 - free - Updates 


on for Pedara 12 - Worfree 


Worree Test Updates 


or Fedora LI - Wortree » Updates 


ora Ramtode free 


ora Ramtete  Mordree 


sa—a 


. pra Hoa detbug we developmere saftaare yourUrs 
O neta tato 


“Ta 
tsetp Caue 


Gambar 5. Daftar repository RPM Fusion telah ditambahkan. 


Setelah respository berhasil ditambahkan, sekarang 
Anda dapat menambahkan paket-paket multimedia baru 
atau paket pendukung ke program yang ada. Anda juga 
dapat menggunakan perintah yum di konsol untuk meng- 
instal program, selain menggunakan menu grafis Add/re- 
move Software seperti contoh sebelumnya. 

Sebagai contoh, untuk menginstalasikan paket xmms 
dan xmms-mp3 dengan menggunakan yum, Anda cukup 
mengetikan perintah berikut di Terminal: 


# yum install xmms xmms-mp3 


Ie Lon Yew Terminal iscip 


» Running transaction check 
» Package Libaiksod.1686 0:3.7.0-8.beka2.tc17 set to be updated 
» finished Dependency Resolution 


Dependencies Resolved 


tedora 


Tramsact ion 


Sumaary 
bononnnsnsn non anon mann aman n nanas nanas e nasa t estate n aman nan 
Instatt 6 Packagetsl 
0 Packagalsi 


Upgrade 


Total download sire: 2.1 M 
Is tnis ok (y/vI: D 


Gambar 6. Instalasi paket xmms dengan menggunakan perintah yum. 


Rusmanto (rus@infolinux.co.idJ 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX m 12/2009 63 


Bi 


OEEBCIUSSUEICWD 
IGIEODEMSIEITIEI 

Ol LEUOBESNEESBM 
OPENMEETINGSCHD 
INWEPITEETESOUI POR: BEA 
MDEBOEGDBOE BWDMJeo 
TDLNEOSEEI SEED II | Ingin mendapatkan 
BS SBMI SSUS IE B Ll NG aa ara 
O FO EA DP Ii GE BEE COMPUTRONICS? 
WM I GBBWMCBBBXEC 
MMDEPIBII losessIM asiaraya 
IBENIEOO1IWINPS SIS 
BWIEMSSBBEP IE 1 BIM Sae satuk 
EESOOSEBEWI Ewb Ik 
NWOEGBWI UNELBM IIM Baca keterangannya 


di bawah ini. 


Caranya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi beberapa nama aplikasi di Linux. Arah tulisan bisa berupa horisontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Termasuk dalam kategori apakah beragam paket aplikasi yang tersembunyi pada gambar di atas? 
A. Web Conferencing B. SMS Gateway C. Games 


Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUXxspasi-04-xspasi-|Jawaban A/B/C|xspasi-Nama 


Contohnya: LINUX 04 A Budi Santosa SB Hwa 1x1 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Rp2000----/SMS berlaku untuk semua operator). sar tren x| 


Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta, 10430. 


SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 30 April 2010. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 06/2010. 


Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi InfoLINUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 9.30-16.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


64 04/2010 m INFOLINUX www.infolinux.web.id 


MAKIN DEKAT 
DENGAN ANDA 


LUAR JAWA Medan: Pustaka Obor 
061-4145622 @ Pekanbaru: Jack 0761- 
27706 » Padang: Taman Bacaan 0751- 
35150 « Palembang: TB Sriwijaya 0711- 
320679 @ Jambi: Gloria 0741-23360, 
Elieson 0741-24424 e Bengkulu: TB 
Zaldy 0736-24291 « Pangkal Pinang: 
Supermini 0717-423973, Idris Hadi 0717- 
424547 e@ Tanjungkarang: Tohoma 0721- 
261839, Intisari 0721-64026 e Pontianak: 
Angkasajaya 0561-734689, Ridho 0561- 
775843 @ Balikpapan: TBTerang 0542- 
421301, Antra 0542-396003 @ Samarinda: 
Aziz 0541-260235, A.Terang 0541-741768 
» Banjarmasin: Naprin Budhi 0511-65475 


Hubungi: e Palangakaraya: Fathir 0536-28317 e 


Makasar: Telly 0411-321795, IndahJaya 
0411-330707 » Kendari: TB Ade 0401- 
Telp: (021) 31904075 21613 » Palu: Ramedia 0451-421218, 
Masrun 0451-423805 e Manado: Lok 
Fax: (021) 3908883 Book Store 0431-852734 « Denpasar: 
Corsica 0361-226358, TB Anna 0361- 


e-mail: pesan@primabu ku .co.id 427594, Gunung Agung dan Gramedia » 


Mataram: Titian 0370-622188 » Kupang: 
Rapi 0380-832033 


Pa aa aa aa aa . PULAU JAWA Cilegon: Torpedo 


FORMULIR BE R I ANGGANAN Agc 0254-391460 « Serang: Estica Agc 


0254-202292 « Bandung: Alphabet Agc 
022-6006000, Gunaraya 022-4232513, 


DENGAN OVO 8 GB 


Cara Kelola SMS 
di Modem GSM 


DATA PRIBADI Wahyudin Agc 022-6011414 @ Garut: 
21: aa 2 Monita Agc 0262-23479 » Tasikmalaya: 
(Pilih dengan tanda V dan isi dengan huruf kapital) Masha Gaes S570pA @ Anak may: 


Iv Saya ingin berlangganan majalah InfoLINUX: Karna Aan Dea a ea Giren ni 
Cirebon Agc 0231-203376 » Tegal: Tegal 


News Agc 0283-356138 @ Pekalongan: 
TB Rajamurah 285- 424463, Fajar Agc 
0285-431466 # Semarang: Erlangga Agc 
024 -8313405, Hartono Agc 024-3545301, 


Jabodetabek Ul 6 Bulan (6 Edisi) Rp180.000 Adila Agc 024-3560615, Hariani Agc 024- 
CJ 1 Tahun 12 Edisi) Rp360.000 3541832, TB Prasojo 024-569561 » Solo: 
en TB ABC 0271-644345, Sendang Mulia Agc 
Pulau Jawa Ul 6 Bulan (6 Edisi) Rp222.000 0271-633751 @ Yogyakarta: Hidup Agc 
(Jateng, Jabar, Jatim) Ul 1 Tahun (12 Edisi) Rp432.000 0274-587921-Lamhaba 0274-541808, 
: Ta Togamas, dan Gramedia « Magelang: TB 
Bali/Sumbar Ul 1 Tahun (12 Edisi) Rp480.000 Larista 0293-368060 » Purwokerto: TB 
Sumut/Kalimantan Ol 1 Tahun (12 Edisi) | Rp504.000 Ma ana ga 
Sulawesi Ul 1 Tahun (12 Edisi) Rp352.000 8291511, Gunung Agung dan Gramedia » 
Malang: Yahya Oentoeng 0341-3410105 
» Kediri: TB Alief 0354-684211 « Jember: 

TB Amanah, Gunung Agung 

Nama Lengkap: 

Aa TOKO BUKU JABOTABEK 
Maruzen: Blok M 7268334, Sultan 
Kode Pos: Agung 8307641 « Kharisma: Cijantung 
Telepon: Fax: 87793375, Cinere 7534125, Cilandak 


78840163, Taman Anggrek 5639343, 
Mobile/ E-mail: Puri 5822629, Pamulang 7445019 
Kalimalang 8601887, Klender 86605956 
» Gramedia: Matraman 8581763, Pondok 
Indah 7506997, Pintu Air 3843800, 


Mulai berlangganan Fdisi: 


Cara Pembayaran: Melawai 7203445, Gajahmada 2601234, 

Citraland 5606363, Pluit 6683620, Cinere 
Transfer ke BCA Cabang Raden Saleh 7540663, Bekasi 8840401, Bogor 0251- 
a/n PT DIAN PASIFIK KOMUNIKASI UTAMA 356341 « Gunung Agung: Pondok Indah 


£ 7506901, Taman Anggrek 5639045, 
No. Rekening 634 018 0079 Citraland 5681512, Kwitang 3102004, 


Blok M 7209344, Arion 7413078, Atrium 
L Bukti transfer & formulir ini | 3867831, Lokasari 6254730, Bogor 0251- 
' Ten 0 326876 » News Stand Niaga Tower 
| harap di-fax ke (021) 3908883 | 2505250 » Time PI 330434 « Newstand 

| 


LL LL LL LL LL LL LL 


Tanggal : e 


WTC Sudirman 5211216, Mandarin 
5678888 @ Trio 7982331 » JBC Kalibata 
Tanda Tangan: —— 7970350 « CabangTB Utama 


| Up. Bagian Langganan 


b— coco. id 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| : 
| . | Maluku, NTT dan Indonesia Timur | UI 1 Tahun (12 Edisi) Rp376.000 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


LINUX 


EDISI MEND 


ZONE 


Konfigurasi SAN di Openfiler 


Proses instalasi Openfiler sudah dijelaskan pada edisi ini. 
Pada edisi depan, pembahasan akan dilanjutkan dengan 
tahap konfigurasi Openfiler untuk mengimplementasikan 
pembuatan Storage Area Network (SAN) berbasis iSCSI. 


Point of Sale dengan Lemon POS 
Lemon POS adalah aplikasi Point of Sale (POS) open 
source yang ditujukan untuk usaha skala kecil, dan 
menengah. Pada Praktik Instan mendatang akan diba- 
has cara instalasi, dan penggunaan dari Lemon POS. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


66 04/2010 m INFOLINUX 


InfoLINUX 05/2010 


Terbit 
22 April 2010 


ATANG 


Wi-Fi Hotspot dan 
Billing System 


Pengenalan Dasar Bahasa Zimbu 


Zimbu adalah bahasa pemrograman yang dibangun oleh 
Bram Moolenaar (lead developer vim). Zimbu sangat 
cocok digunakan untuk membuat teks editor. Ingin kenal 
lebih jauh dengan Zimbu? Tunggu di edisi mendatang. 


B1 python 


Eksekusi Program Eksternal 


Python menyediakan sejumlah cara untuk mengekse- 
kusi program eksternal. Dua cara di antaranya adalah 
dengan menggunakan fungsi getstatusoutput() dari 
modul commands, dan menggunakan modul subprocess. 


www.infolinux.web.id 


PCMedi3i HIT 


2 - . 
- Buku Mini 


MEMBANGUN APLIKASI 


SMS GATEWAY 
DI LINUX 


aplikasi SMS Gateway. 


CD Rp35.000 


——g 3 Panduan 
Praktis 
| Memba- 
ngun Ser- 
ver Mail, 
Amail, dan 
' Sguirrel- 
mail 
Bagi yang ingin menge- 
tahui cara menginstal dan 
mengonfigurasi server e- 
mail Gmail, dan webmail 
Sguirrelmail, Anda harus 
membeli buku ini! 


#HCD Rp35.000 
—egmaf Desain 3D, 
Atu Optimali- 
Pena sasi Fitur 
Photoshop 
1 CS2 
Kuasai 
. teknik- 
teknik 


membuat objek desain 
3D, dengan mengguna- 
kan aplikasi Photoshop 
CS2. Pelajari buku ini, 
dan Anda akan dapat 
membuat desain 3D. 


CD Rp40.000 


Membangun 
Aplikasi SMS 
Gateway di Linux 
Pelajari teknik- 
teknik mengirim 
dan menerima 
SMS dengan 
HP, dengan 
mempergunakan 
Linux. Dengan 
demikian, Anda 
dapat membuat 


untuk membuat blog sendiri. 


Mandriva 
Linux 2006 
Gunakan 
distro 
Mandriva 
Linux 2006, 
dalam 
aktivitas 
sehari-hari di kantor, 
penggunaan Internet dan 
multimedia di warnet, 
kegiatan pendidikan, 
maupun untuk di rumah. 


48CD Rp40.000 
— mM Desain 3D, 
by TA Optimali- 
Bee | sasi Fitur 
"3 Corel Draw 
“Sa 12 
1 Praktikkan 
S4 membuat 
—— objek 3D, 


dengan menggunakan 
software vektor 2D. Pa- 
hami materi buku ini, dan 
Anda akan mengetahui 
wawasan baru tentang 
desain grafis. 


#HCD Rp40.000 


Informasi & Pesanan Langsung, hubungi : 
Prima DR, Unit Layanan Langsung Jl. Ketapang Utara I No.17 Jakarta 11140, Indonesia 

Telp : 021 - 6333507, SMS : 021- 70769466, Fax : 021 - 6336788 E-mail : primadredianrakyat.co.id 
1. Untuk wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), nilai pesanan Rp. 100.000,-, mendapatkan diskon 1096. 
2. Setiap pemesanan disesuaikan dengan tarif kurir. 


3. Untuk wilayah JABODETABEK, PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN secara TUNAI DI TEMPAT. Untuk wilayah di luar JABODETABEK, PEMBAYARAN DILAKUKAN dengan TRANSFER 


HCD Rp30.000 


g se, Fedora 
Core 5 


fedora5 | Sebuah 
alternatif 
distro linux, 
yang dapat 
« Gipilih 
— sebagai ap- 
likasi komputer desktop 
yang lengkap. Distro ini 
pun dapat dikonfigurasi- 
kan sebagai server 
jaringan. 


H DVD 


Rp45.000 


Teknik 
Seleksi 
“1 Foto 

| Dengan 
Photoshop 


Kena CS2, Seri1 
Mn 


« Buku ini 
mengu- 

las teknik-teknik dasar 
menyeleksi objek, dengan 
menggunakan beragam 
tool di Photoshop CS2. 
Modal awal yang berman- 
faat, untuk menghasilkan 
desain yang menarik. 


HCD Rp35.000 


PHP 5 dan 
MySOL 4, Proyek 
Membuat Blog 
Banyaknya 
orang-orang 

yang keranjingan 
membuat blog 
pribadi, tentunya 
membutuhkan skill 
khusus untuk itu. 
Dengan membaca 
buku ini, Anda dapat 
memanfaatkannya 


Edubuntu, 
Pedoman Praktis 
Linux Untuk 
Pendidikan 
Dapatkan satu- 
satunya buku yang 
mengulas tentang 
distro linux untuk 
pendidikan. Dengan 
menggunakan distro 
Edubuntu, akan 
mempermudah 
proses ajar- 


mengajar dalam dunia pendidikan. 


Panduan 
Praktis 
Debian 
GNU/Linux 


3.1 
debian Setelah 


GNUMMUX 3.1 
$ membaca 


buku ini, 
diharapkan Anda bisa 
bekerja dengan sistem 
Debian GNUJ/Linux, se- 
suai dengan kebutuhan. 


HCD Rp45.000 


Teknik 
Seleksi 
Foto 
Dengan 
ts, Photoshop 
CS2, Seri 2 
« Pertajam 

kemam- 
puan Anda dalam menye- 
leksi image, untuk mem- 
buat objek yang lebih 
detail, dan lebih kompleks 
lagi. 


HCD Rp35.000 


via BANK BCA CAPEM KALIMALANG 1, atas nama : PT PUSTAKA PRIMA NUSANTARA, No. Rek: 164 300 54 45. Bukti transfer di-fax ke : 021 - 6336788. 


CD Rp40.000 


Menguasai 
Power- 
Point 2003 
Ungkap 
“ tip dan trik 
menguasai 
. aplikasi 
ini, untuk 
membuat presentasi 
yang menarik, efektif, dan 
efisien. Temukan rahasia- 
nya, dengan membaca 
buku ini. 


HCD Rp35.000 


HTML 4 
Blackbox, 
Membuka 
Keajaiban 
urmLa Malah 
BLACKBOX Meets 
IA keajaiban 
dari HTML 
4, sehingga Anda dapat 
menguasai struktur 
HTML, bagian tubuh 
HTML, dan sekilas 
mengenai aplikasi editor 
kode HTML dan browser. 


HCD Rp45.000 


“—— 


er 


MORE POWER MORE PROFIT 


MEMILIH 


SERVER 24x/ 


yang PAS « HATI Perusahaan ! 


.rainerserver.net 


erupakan SERVER yang mampu beroperasi non-stop 
@ 24 jam x 7 hari dalam seminggu tanpa gangguan 


Ang 


